DO'A SEHARI-HARI 


Diterbitkan Oleh: 
Subdit Publikasi Dakwah dan HBI | Direktorat Penerangan Agama Islam 
Direktorat Jenderal Bimas Islam | Kementerian Agama RI 
Tahun 2013 


KUMPULAN 


DOA SEHARI-HARI 


Diterbitkan Oleh: 

SUBDIT PUBLIKASI DAKWAH DAN HBI 
DIREKTORAT PENERANGAN AGAMA ISLAM 
DIREKTORAT JENDERAL BIMAS ISLAM 
KEMENTERIAN AGAMA RI 
TAHUN 2013 


KUMPULAN DOA SEHARI-HARI 
Cetakan III : November 2013 

ISBN: 978-979-17700-7-1 

Tim Penyusun Kementerian Agama RI 


Penerbit: 

Subdit Publikasi Dakwah dan HBI 

Direktorat Penerangan Agama Islam 

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 
Kementerian Agama Republik Indonesia 


KATA PENGANTAR 
DIREKTUR PENERANGAN 
AGAMA ISLAM 


Assalamu'alaikum Wr. Wb. 


Alhamdulillah, diiringi rasa syukur, buku 
Naskah Kumpulan Do'a Sehari-Hari terbitan 
Direktorat Penerangan Agama Islam telah dapat 
diluncurkan ke khalayak umum. Ini merupakan 
sebuah sumbangsih bagi umat Islam dalam rangka 
memenuhi kebutuhan akan buku-buku keagamaan. 


Buku-buku keagamaan sudah selayaknya 
dapat dikonsumsi oleh umat Islam secara bebas. 
Namun, harus kami akui bahwa buku-buku 
keagamaan masih sangat minim, baik dari 
eksemplarnya maupun tema-tema yang disajikan. 
Padahal, banyak umat Islam di pelosok negeri yang 
sangat membutuhkan buku-buku tersebut, 
sementara tidak ada kemampuan untuk 
membelinya. 


Dalam kurun waktu empat tahun ini, 
Direktorat Penerangan Agama Islam telah 
mencanangkan pengadaan buku-buku keagamaan 
yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat. 
Beberapa tema yang disajikan dalam buku-buku 
terbitan Direktorat Penerangan Agama Islam di 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | iii 


antaranya Pedoman dan Silabus Majelis Taklim, 
tasawuf, pemikiran Islam dan dakwah. Hal ini 
tentunya masih belum memenuhi kebutuhan akan 
buku-buku keagamaan, mengingat keterbatasan 
pencetakan. 


Kami sangat mendukung langkah berbagai 
pihak yang ikut serta menyiapkan buku-buku 
keagamaan untuk dibaca oleh masyarakat. 
Tentunya, ini akan sangat membantu pembinaan 
dan peningkatan kualitas kehidupan umat 
beragama. 


Akhirnya, semoga buku Naskah 
KumpulanDo'a Sehari-Hari yang ada di tangan 
saudara dapat bermanfaat dan memberikan 
pengaruh bagi kehidupan beragama umat Islam. 
Untuk segala kekurangan, kami mohon koreksi dan 
kritiknya. 


Wassalamu alaikum 
Direktur Penerangan Agama Islam 


Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd 
NIP. 19551021 197903 2 001 


iv | Kumpulan Do'a Sehari-hari 


DAFTAR ISI 


Kata Pengantar iii 
Daftar Isi v 


Bagian Pertama 


Mugaddimah 
Tata Cara Berdo'a 4 
A. Waktu Yang Paling baik 
untuk berdo'a 6 


B. Tempat Yang Paling baik 


untuk berdo'a 6 
C. Anjuran Untuk Berdo'a 7 
Bagian Kedua 


Do'a dari yang Dikutip dari Al-Our'an 
1. Do'a Mohon Kebaikan 


Dunia Akhirat 11 
2. Do'a Tabah Menghadapi Lawan 12 
3. Do'a Diberi Keteguhan Iman 12 
4. Do'a Kekuatan Iman 13 
5. Do'a Husnul Khatimah 13 


Do'a Sehari-hari | - 


6. Do'a Penyesalan/Istighfar Nabi Adam 15 


7. Do'a Mohon Perlindungan Dari 

Api Neraka 15 
8. Do'a Mohon Keadilan 16 
9. Do'a Mohon Keselamatan 16 
10. Do'a Mohon Perlindungan 17 
11. Do'a Permohonan Ampunan 17 
12. Do'a Mohon Tempat yang Baik 18 
13. Do'a Mohon diberi Kemudahan 18 
14. Do'a Kelapangan hati 19 
15. Do'a Mohon Jodoh dan Keturunan 


yang Baik 19 
16. Do'a Terhindar dari Godaan Syaitan 20 
17. Do'a Mohon Pelindungan dari 


Adzab neraka jahannam 21 
18. Do'a Mensyukuri Ni'mat 21 
19. Do'a Mohon Keluasan Rahmat 23 
20. Do'a Selamat dari Kedengkian 25 
21. Do'a Bertawakkal Kepada Allah 26 
22. Do'a Melihat Keajaiban Alam 27 


23. Do'a Mohon Perlindungan dari 
Orang-orang Dzalim 27 
4 | Do'a Sehari-hari 


24. Do'a Mohon Rizgi 28 
25. Do'a agar diberi kedudukan 

yang mulia 29 
26. Do'a Agar Diberi Hikmah 29 
27. Do'a Agar Diberi Bangunan 

Indah di Surga 30 
28. Do'a Agar Terhindar dari Tipu Daya 

orang-orang Zhalim 31 
29. Do'a Agar Terlepas dari Kesulitan 

(Istighfar Nabi Yunus 31 
30. Do'a Agar diberi Cahaya 


dan ampunan 32 
Bagian Ketiga 
Do'a yang Dikutip Dari Hadits 
1. Do'a Mohon Ampunan Dosa 35 
2. Do'a Kebaikan Dunia Akhirat 36 
3. Do'a Mohon Petunjuk Allah 37 
4. Do'a Mohon Curahan Rahmat 
dan Ampunan 38 
5. Do'a Sayyidul Istighfar 38 


Do'a Sehari-hari | -H 


6. Do'a Keselamatan Lahir Batin 39 

7. Do'a Lailatul Oadar 40 

8. Do'a Berlindung dari Kejelekan 40 

9. Do'a Teguh Pendirian 41 
Bagian Keempat 


Do'a-Do'a Pilihan 
1. Do'a Pembuka Rizgi dari Setiap 


Penjuru 46 
2. Do'a untuk Mendapatkan Rizgi 

yang Halal 47 
3. Do'a untuk Memudahkan 

Mata Pencaharian 48 
4. Do'a Menjenguk Orang Sakit 49 


5. Do'a Mohon Rahmat dan Ampunan 50 


Bagian Kelima 


Do'a Sehari-Hari 


1. Do'a Ketika Bangun Tidur 53 
2. Do'a Ketika Mimpi Baik 54 
3. Do'a Ketika Mimpi Buruk 54 
4. Do'a Sebelum Masuk WC 54 


-Ht 1 Do'a Sehari-hari 


Do'a Istinja 

Do'a Setelah keluar WC 
Do'a Hendak Berpakaian 
Do'a Ketika bercermin 


Do'a Sebelum Makan 


. Do'a Sesudah Makan 

. Do'a Berpergian 

. Do'a Naik Kendaraan Darat 

. Do'a Naik Kendaraan Laut 

. Tiba ditempat Tujuan 

. Do'a Melepas Pakaian 

. Do'a Sebelum Tidur 

. Do'a Sesudah Bangun Tidur 

. Do'a Terkejut Bangun Dari Tidur 
. Do'a Ketika Duduk Setelah Tidur 
. Do'a Menjelang Shalat Shubuh 

. Do'a Menyambut Datangnya Pagi 
. Doa Mohon Ilmu yang Bermanfaat 
. Do'a Menyambut Petang Hari 

. Do'a Masuk Rumah 


. Do'a Keluar Rumah 


. Do'a Menuju Masjid 


Do'a Sehari-hari I" 


55 
55 
56 
57 
57 
58 
59 
59 
60 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 
64 
65 
67 
68 
68 


27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 


34. 


Do'a Masuk Magjid 

Do'a Keluar Masjid 

Do'a Ketika Hendak Bersetubuh 
Do'a Masuk Pasar 

Do'a Agar Tidak Pikun 
Do'a Susah Tidur 

Do'a Pasien yang Tidak ada 
harapan sembuh lagi 
(dibaca pasien) 

Do'a Pasien yang Tidak ada 
harapan sembuh lagi 


(dari orang lain dan keluarga) 


Bagian Keenam 


Do'a Seputar Ibadah 
1. Do'a Sesudah Wudhu 
2. Do'a Setelah Mendengar Adzan 
3. Do'a Sebelum Shalat 
4. Do'a Sesudah Shalat 
5. Do'a Setelah Shalat Dhuha 
6. Do'a Setelah Shalat Istikharah 
7. Do'a Setelah Shalat Tahajud 


Oo 


Do'a Sehari-hari 


69 
70 
70 
71 
72 
73 


73 


74 


77 
18 
79 
79 
83 
85 
86 


Bagian Ketujuh 
Do'a-do'a Ibadah haji 


1. Do'a Masuk Kota Mekkah 91 
2. Do'a Masuk Masjidil Haram spa 
3. Do'a Ketika Melihat Ka'bah 93 
4. Do'a Masuk Kota Madinah 93 
5. Do'a Ihram 94 
6. Do'a Thawaf 94 
7. Do'aSyai 95 
8. Do'a Wukuf 95 
Bagian Kedelapan 


Do'a Selamat Dari Segala Marabahaya 

1. Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari 99 
2. Dibaca Pada Pagi Hari 111 
3. Doa Ampuh Dalam Mengatasi 

Kesulitan Dan Kegelisahan Yang 

Sekarang Dan Yang Akan Datang 

(Bertawassul Dengan Menge- 

depankan Dan Mengandalkan 

Nama-Nama DanSifat-Sifat 

Allah Yang Maha Sempurna) 112 
4. Doa Birrul Walidain 114 


Do'a Sehari-hari | xi 


Bagian Kesembilan 


Do'a Penutup 


1. Do'a Kafarah Majlis 133 
2. Istighfar Nabi Khidir As 133 
3. Shalawat Pengampun Dosa 135 
4. Shalawat Agar Mendapat 
Syafaat Rasulullah Saw 135 
5. Do'a Taubatan Nasuha 
(Do'a Nabi Adam) 136 
Do'a Pembersih Seluruh Dosa 136 
7. Do'a Mohon Ketentraman 137 
8. Do'a Mohon Kedudukan 137 
PENUTUP 139 
TIM PENYUSUN 140 


xii 1 Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 1 


2 | Kumpulan Do'a Sehari-hari 


2 day 


A 
Y Ny 


MUOADDIMAH 


Pengertian berdo'a adalah memohon atau 
meminta pertolongan kepada Allah SWT, 
tetapi bukan berarti hanya orang yang terkena 
musibah saja yang layak memanjatkan do'a. 
Sebagai seorang Muslim kita layak berdo'a 
walaupun dalam keadaan sehat. Do'a 
merupakan unsur yang paling esensial dalam 
ibadah. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw 
"Do'a itu ibadah” dan "Tiada sesuatu yang paling 
mulia dalam pandangan Allah, selain dari berdo'a 
kepada-Nya, sedang kita dalam keadaan lapang” 

Agar do'a yang kita panjatkan dapat 
dikabulkan oleh Allah SWT, maka di dalam 
berdo'a kita harus memperhatikan hal-hal 
pokok sebelum do'a kita panjatkan. Adapun 
hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum 
berdoa diantaranya: tata cara, waktu dan 
tempat berdo'a. 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 3 


Tata Cara Berdo'a 


1, 


4 


Menghadap kiblat 


Hal ini berdasarkan sebuah hadis 
"Rasulullah datang ketempat wuguf diArafah 
dan ia menghadap kiblat lalu terus menerus 
berdo'a sehingga tenggelam matahari" 


Membaca hamdalah atau pujian, Istighfar 
dan Shalawat 


Salah seorang Sahabat Nabi berkata 
"Ketika Nabi Muhammad saw duduk dimesjid, 
tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk, lalu ia 
shalat. — Setelah — selesai — ia membaca 
doa, Allahummaghfirlii — warhamnii'. — Maka 
waktu itu Rasulullah pun berkata, wahai 
kawan, engkau terburu-buru. Jika Engkau 
shalat, duduklah dahulu kemudian bacalah puji- 
pujian kepada Allah. Karena dia yang memiliki 
pujian itu, lalu Engkau baca shalawat kepadaku 
kemudian baru berdo'a .Kemudian datang 
seorang yang lain setelah shalat ia memuji 
Allah dan membaca shalawat untuk Nabi 
Muhammad saw. dan setelah itu Nabi bersabda, 
Berdo'alah akan dipenuhi." 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


3. 


4. 


Dengan suara lembut dan rasa takut. 


Firman Allah SWT yang berbunyi, 
"Berserulah (Berdo'a) kepada Tuhanmu dengan 
merendahkan diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang melampaui batas. Dan janganlah 
engkau berbuat kerusakan dibumi sesudah 
(Allah SWT ) memperbaikinya, dan berdoalah 
kepada-Nya dengan rasa takut (tidak diterima) 
dan harap (akan dikabulkan). Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang 
yang berbuat baik." (O.S. Al A'raf : 55-56) 


Yakin akan dipenuhi 


Didalam berdoa kita harus yakin dan 
berprasangka baik kepada Allah, seperti 
hadis berikut ini : "Sesungguhnya Allah 
"Azza wa Jalla berfirman : Aku akan mengikuti 
prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku 
selalu menyertainya apa bila ia berdoa kepada- 
Ku". 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 5 


A. Waktu yang paling baik untuk berdo'a 


SIP TN 


Antara azan dan Igamat. 

Menjelang waktu shalat dan 
sesudahnya. 

Waktu sepertiga malam yang terakhir. 
Sepanjang hari jum'at 

Antara Dzuhur dan Ashar, serta Ashar 
dan Maghrib 

Ketika Khatam membaca Al-Our'an 
Ketika Turun hujan. 

Ketika melakukan Tawaf. 

Ketika menghadapi musuh dimedan 
perang. 


10. Dalam berdo'a sebaiknya di ulang 3 


(tiga) kali. 


B. Tempat-tempat yang baik untuk berdo'a 


SAN at Lai 


Didepan dan didalam Kabah. 
Dimasjid Rasulullah saw. 

Di belakang makam Nabi Ibrahim as. 
Diatas bukit Safa dan Marwah. 

Di Arafah, di Muzalifah, di Mina dan 
disisi jamarat yang tiga. 

Di tempat-tempat yang mulia lainnya 
seperti Masjid atau Mushalla. 


6 | Kumpulan Do'a Sehari-hari 


C. Anjuran untuk berdo'a 


Firman Allah : 


Artinya : "Dan Tuhanmu berfirman: 
"Berdoalah — kepada-Ku, — niscaya — akan 
Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang- 
orang yang menyombongkan diri dari 
menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam 
dalam keadaan hina dina”. 


2 JG olag ade Al lo ra ye 
(Saapil lang BIL GA HE 


Artinya : “Do'a adalah itu adalah ibadah” 
(H.R. Turmudzi) 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 7 


8 


GS 1 JB ag ale le il ye 
An BEAN ga Je AI Je tua 
(Serba gal 9 Sala 

Artinya : “Tidak ada yang lebih mulya di 


hadapan Allah selain do'a” (H.R. Turmudzi 
dan Ibnu Majah). 


(aan lan uan db 


te Ah Oa AI eat ol 03 
AI GEN KS LI AU 


(Shajll 0193) 

Artinya : “Barang siapa — yang 

keburukannya ingin disembunyikan oleh Allah 

ketika ia ditimpa masalah dan malapetaka maka 

banyaklah berdo'a dengan penuh sungguh- 
sungguh” (H.R. Turmudzi). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 9 


10 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


- 3 
W “ 


A 
YAN 


Do'a-do'a yang dikutip 
dari Al Our'an 


1. Doa Mohon Kebaikan Demi Akhirat 


Artinya: "Ya Tuhan, berilah kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 
selamatkanlah kami dari siksa neraka.” (OS. Al- 
Bagarah: 201). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 11 


12 


Doa Tabah Menghadapi Lawan 


z 
25 


2 54 xg 2. Pn z Ega ita 
II x653 Tao ls FPI ban 


D ap 2 Je Umi, 


Patra 


Ls 


Artinya: "Ya Tuhan,  limpahkanlah 
kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian 
kami, serta tolonglah kami dalam mengalahkan 
orang-orang kafir.” (OS. Al-Bagarah: 250). 


Doa Diberi Keteguhan Iman 


2 
3 . -. 


Lg AK Y IK GB P3 NI 5 


Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau 
jadikan hati kami condong kepada kesesatan 
sesudah Engkau berikan petunjuk kepada kami, 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi- 
Mu. Sungguh hanya Engkaulah Yang Maha 
Pemberi karunia.” (OS. Ali 'Imrin: 8). 


Doa Kekuatan Iman 


PA tai TT 


(33 333 WI jaeG Lala Tol CI 
DWI olis 


Artinya: "Ya Tuhan, sungguh kami telah 
beriman, maka ampunilah segala dosa kami, dan 
selamatkanlah kami dari siksa neraka:” (OS. Ali 
Imran: 16). 


Do'a Husnul Khatimah (akhir yang baik) 


Jean aa 


8 - - s£ 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 13 


14 


Ie Bang Lala HD UNI 

AO ai P ata NP 5 Sh - 

V Sp anal App CN SL 
“2 9 Za 


Artinya: "Ya Tuhan sungguh kami telah 
mendengar seruan yang menyeru kepada iman: 
"Barimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka 
kami pun beriman. Ya Tuhan, ampunilah dosa- 
dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan 
kami, serta matikanlah kami beserta orang-orang 
yang banyak berbuat kebajikan. Ya Tuhan, 
berilah kami apa yang telah Engkau janjikan 
kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul- 
Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada 
hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali 
tidak akan pernah menyalahi janji.” (OS. Ali 
Imran: 193-294). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


6. Doa Penyesalan / Istighfar Nabi Adam 
- 2 c Da Bi naa Pa 
Das JD ol3 Ul Uidb 55 
panel KEL SR nan Ssh - 
D pe 3 0 33 


Artinya: Ya Tuhan, kami telah 
menganiaya dm kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami serta memberi rahmat 
kepada kami, niscaya kami termasuk orang- 
orang yang merugi.” (OS. Al-A'raf 23). 


7. Doa Mohon Perlindungan dari Api Neraka 
beo ali 3 UE 
Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau 


tempatkan kami bersama-sama dengan orang- 
orang zhalim.” (Al-A'af 47). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 15 


16 


Doa Mohon Keadilan 


2 22 


Sa GL 3 on Kh AI 5 


Ps “0g 
5. mal 2.8 
pa aa Bg 


Artinya: "Ya Tuhan, berilah keputusan 
antara kami dan kaum kami dengan hag (adil). 
Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik- 
baiknya.” (OS. Al-A'raf 89). 


. Doa Mohon Keselamatan 


2 


ae Kal A3 A9 Ma N tag 
(Boni ega Ga TER 33 


Artinya: "Ya Tuhan, janganlah Engkau 
jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang 
zhalim, dan selamatkanlah kami dengan curahan 
rahmat-Mu dari tipu daya orang- orang yang 
kafir.” (Os. Yiinus: 85-86). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


10. Doa Mohon Perlindungan 


Artinya: "Ya Tuhanku, sungguh aku 
berlindung kepada-Mu dari memohon sesuatu 
yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Dan 
sekiranya Engkau tidak memberi ampunan serta 
tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya 
aku akan termasuk golongan orang-orang yang 
merugi.” (OS. Hiid: 47). 


11. Doa Permohonan Ampunan 


- - 


3 omebels CAT JAR 


Dl sa 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 17 


Artinya : “Ya Tuhan kami, beri ampunlah 
Aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang- 
orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari 
kiamat). (OS. Ibrahim: 41-42). 


12. Doa Mohon Tempat yang Baik 

aU Ann Mana an NN EA 

EPA One Jaana Glenn 
EGG yag 0 38 T La 3 


#- 


5) 


PA ma 


Artinya: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku 
secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula 
aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah 
kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan (pemimpin) 
yang menolong.” (Al-Isra': 80). 


13. Doa Mohon diberi Kemudahan 


ae 2. 
2 Pee NN 


os W gag AN) bb ya Ul: La 


2 laa Gal 


18 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


14. 


15. 


Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah 
rahmat kepada kami dari sisiiMu dan 
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus 
dalam urusan kami ini.” (OS. Al-Kahfi: 10). 


Doa Kelapangan Hati 

Si ID MA JR 

Is, AE d5. 

gb) (SC) GL up SAAS Ul (3) 
2d: 


Artinya: “Ya Tuhan,  lapangkanlah 
dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan 
lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka 
mengerti perkataanku.” (OS. Thaha: 27). 

Doa Mohon Jodoh dan Keturunan yang 
Baik 

& 2 dag 2 2 Ea PA 7 Wo 
Lol RS og 3 SY 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 19 


Artinya: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau 
membiarkan aku hidupku seorang diri, dan 
Engkaulah pewaris yang paling baik.” (OS. Al- 
Anbiyai': 89). 


Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku dari 
sisi-Mu seorang anak yang baik. Sungguh 
Engkau Maha Pendengar doa.” (OS. Ali 
'Imran: 38). 


16. Doa Terhindar dari Godaan Syaiton 
Sae ena Sa AR Ea und 
KR An Mn on AA An A3 
BD oma ul 4 3, 


Artinya: "Ya Tuhanku, aku berlindung 
kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku 
berlindung pula kepada-Mu, ya Tuhan kami 


20 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


dari kedatangan mereka kepadaku.” (OS. Al- 
Mukmintin: 97-98). 


17. Doa Mohon Perlindungan dari Azab 
Neraka Jahannam 


de . 


Gd 


IA DS LS Sol Ki, 


KIS OS Lglas 


Artinya: "Ya Tuhan kami, jauhkanlah 
adzab Jahanam dari kami, Sungguh 'adzab itu 
adalah kebinasaan yang kekal.” (OS. Al- 
Furgan: 65). 


18. Doa Mensyukuri Ni'mat 


» £ 
| 


Ba GG 
5 
: 
Pa PARA ee 
v 


—mX 
N) 
. 
N) 
—X 


X 


Tae 
Ny k 
—m 


Cc 


—X 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 21 


22 


Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham 
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 
kedua — orang  ibu-bapakku dan — untuk 
mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, 
serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke 
dalam golongan — hamba-hamba-Mu yang 
shalih.” (OS. Al-Naml: 19). 


. 2g Aa 3 
Doel! Ga Go DN 25 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Artinya: "Ya Tuhanku, berilah aku ilham 
untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah 
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada 
kedua — orang  ibu-bapakku, dan — untuk 
mengerjakan amal shalih yang Engkau ridhai, 
serta berilah kebaikan kepadaku dengan memberi 
kebaikan kepada anak cucuku. Sungguh aku 
bertaubat kepada-Mu, dan sungguh aku adalah 
termasuk golongan orang-orang yang berserah 
diri.” (OS. Al-Ahgaf. 15). 


19. Doa Mohon Keluasan Rahmat 
# 2. 2. 2 : F : “0 - GA 
lsg da) En I— 9 Kg 


2 bp ani sir " ' AP 13 2 si 21 Dea en 
2. 


2 £ 
#- 3 »£ ad Fa 
2 . - Pata J& - 
CLS 3G F3 () 
ad Si — 319 1) G2 mh. 
£A 


& 


- 
.. 


| ls 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 23 


24 


ah NT 
DASI fajad 
ra 


Artinya: "Ya Tuhan kami, rahmat dan 
ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah 
ampunan kepada orang-orang yang bertaubat 
dan mengikuti jalan-Mu serta peliharalah 
mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala 
Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam 
sorga yang telah Engkau janjikan kepada mereka 
dari orang-orang shalih di antara bapak-bapak 
mereka, istri-istri mereka, dan keturunan mereka 
semua. Sungguh Engkaulah Yang Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah 
mereka dari balasan kejahatan.” (OS. Al- 
Mukmin: 7-8) 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


20. Doa Selamat dari Kedengkian 
P3 Go - 2 2 

Man ne alesan Ne ajja 
Cok LP Lo 9 U jas 55 

Pan aa f y 9 8 3 PA - 218 
AB VE Ung3 3 JAS V9 ore U 

9 at 35 ATA Ae 

Da 232) LI 55 | gaes 


Artinya: "Ya Tuhan kami, ampunilah 
dosa-dosa kami dan dosadosa saudara-saudara 
kami yang telah mendahului kami dengan 
membawa iman, dan janganlah Engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami 
terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan 
kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi 
Maha Penyayang.” (OS. Al-Hasyr: 10). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 25 


21. Doa Bertawakkal Kepada Allah 


26 


- # ag: 2G ra - 


a Z 2 - 
- Retak Lan » Ou - a 4 Pata 
ah - Patra Far | 
. . . 
Fa A3 al Kg 2 
£ - bi » NY Na 


do 


Pl aa - Lk Ts oma TA RA 
all La! LI bo) WI jaslg Ig 4S 


Artinya: "Ya Tuhan kami, hanya kepada 
Engkaulah kami bertawakal, hanya kepada 
Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada 
Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah 
bagi orang-orang kafir. Ya Tuhan kami, 
ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh hanya 
Engkau Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Bijaksana.” (Al-Mumtahanah: 4-5). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


22. Doa Melihat Keajaiban Alam 


Pi 
Aa Zi 2 3 Yu Pa A AI 1 
- “ - Ci 1) 


Artinya: "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau 
menciptakan alam ni dengan sia-sia. Maha Suci 
Engkau, maka selamatkanlah kami dari siksa 
neraka.” (OS. Ali 'Imran: 191). 


23. Doa Mohon Perlindungan dari Orang- 
orang Dzalim 


Pa 


JI ai oJuh 5 BH 


Pa 


(3 


CI Sa aa Je ai 
sg e 37 pcd Hata ag 
De SA ya W Jae 


Artinya: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah 
kami dari negert yang zhalim penduduknya ini, 
dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu serta 

Kumpulan Do'a Sehari-hari | 27 


24. 


28 


berilah kami penolong dari sisi-Mu.” (OS. Al- 
Nisa": 75). 


Doa Mohon Rizgi 


pe 


2 Nan Ne Sa 
Doi aS Sal baja ka 


Artinya: Ya Allah Tuhan kami, 
turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari 
langit yang pada hari turunnya hidangan itu 
akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang- 
orang yang bersama kami dan yang datang 
sesudah kami, serta menjadi tanda bagi 
kekuasaan-Mu. Berilah kami rizki, dan 
Engkaulah Pemberi rizki yang paling utama.” 
(OS. Al-Ma'idah: 114). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


25. Doa Agar Diberi Kedudukan yang Mulia 


- E Setasi 
TM PA | 
Da 


Artinya: “Ya Tuhanku, tempatkanlah aku 
pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah 
sebaik-baik pemberi tempat.” (OS. Al- 
Mukmintin: 29). 


26. Doa Agar Diberi Hikmah 
SE teras | La 
om JI Eh BD mbl 
3 SE 3 asin 


Artinya: Ya Tuhanku, berikanlah 
kepadaku hikmah dan pertemukanlah aku 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 29 


dengan orang-orang yang shalih, serta 
jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang 
yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku 
termasuk golongan orang-orang yang mewarisi 


sorga yang penuh nikmat.” (OS. Al-Syu'ara': 
83-85). 


27. Doa Agar Diberi Bangunan Indah di Surga 
AG EL Its Jo 
AI Tm F5 Ahasg SP 


Artinya: “Ya Tuhanku, bangunlah 
untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam sorga, 
dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan 
perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari 
kaum yang zhalim.” (OS. Al-Tahrim: 11). 


30 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


28. 


29. 


Doa Agar Terhindar dari orang-orang Zhalim 

He IS S3 SAPI IA 5 

2 NG in Senja Cah 
BN) Oei 


Artinya: "Ya Tuhanku, ampunilah dosa- 
dosaku dan dosa kedua ibu-bapakku, serta dosa 
orang yang masuk ke rumahku dengan 
membawa iman, dan orang beriman laki-laki 
maupun perempuan. Dan janganlah Engkau 
tambahkan bagi orang-orang yang zhalim itu 
selain kebinasaan.” (OS. Ntih: 28). 


Doa Agar Terlepas dari Kesulitan /Istigfar 
Nabi Yunus 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 31 


Artinya: “Tidak ada Tuhan selain 
Engkau. Maha Suci Engkau, sungguh aku 
adalah termasuk orang-orang yang zhalim.” 
(OS. Al-Anbiya': 87). 


30. Doa Agar diberi Cahaya dan Ampunan 


32 


- E 9 
Jp eh Wah V3 Is 
- PN NP 


Artinya: "Ya Tuhan kami, 
sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan 
ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau 
Maha Kuasa alas segala sesuatu.” (Al-Tahrim: 
8). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 33 


34 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Do'a-do'a yang dikutip 
dari Hadits 


1. Doa Mohon Ampunan Dosa 


. ntt Os 3 PL Aa AK 
3 Obat de abs H8 | 
w Ton Oa 23 07 

H4 AS Cillag JS (al 

Artinya: "Ya Allah, ampunilah kesalahan, 
kebodohan dan keterlaluanku dalam segala 


urusan, dan ampuni pula segala dosa yang 
Engkau lebih mengetahui daripada aku.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 35 


2, 


36 


Doa Kebaikan Dunia Akhirat 


ida AGAN sd ala HN 
SB SI 3d ali 
J3 sok K3 2! SA Eh 
D3 Ja ada Ate 


Artinya: "Ya Allah, perbaikilah urusan 
agamaku yang menjadi pegangan bagi setiap 
urusanku. Perbaikilah duniaku yang di situlah 
urusan kehidupanku. Perbaikilah akhiratku yang 
ke sanalah aku akan kembali. Jadikanlah hidupku 
ini sebagai tambahan kesempatan untuk 
memperbanyak amal kebajikan, dan jadikanlah 
kematianku sebagai tempat peristirahatan dari 
setiap kejahatan.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


3. Doa Mohon Petunjuk Allah 


SAH Hais Ia TR 1, 3 Ha 
Jet Hi sman 5 S3 
23 1: Oa 8 gang 


Artinya: "Ya Allah, aku memohon kepada- 
Mu curahan rahmat dari sisi-Mu, yang 
dengannya — hatiku — mendapat — petunjuk, 
terkumpul segala yang bercerai-berai dan 
terhimpun segala yang terpisah-pisah, tertolak 
segala fitnah atas diriku dan bertambah baik 
urusan agamaku, terpelihara segala sesuatu 
yang jauh dariku dan terangkat apa yang dekat 
denganku, disucikan segala perbuatanku dan 
dicerahkan wajahku, diberi ilham menuju 
petunjuk dan terpelihara diriku dari segala 
sesuatu yang jelek.” 
Kumpulan Do'a Sehari-hari | 37 


38 


Doa Mohon Curahan Rahmat dan 
Ampunan 


art 2 9. PI 2 TT 21 san 
Is ea . 


Oc a 
- 


8 Sk 
Gina JA SAY) OA 283 
SAI AN NI 3G Bule Sa 


Artinya: "Ya Allah, aku telah banyak 
berbuat zhalim terhadap diriku sendiri, dan 
tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali 
Engkau, maka curahkanlah ampunan dan belas 
kasih kepadaku dari sisi-Mu. Sungguh Engkau 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 


Doa Sayyidul Istighfar 


UG AS YAN Ii Hn 
SILANG Basa Sage IE Uh Ja 


- 2 
- 
- 


21 2331 Tar Ls “ CP Ses3sl 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Artinya: "Ya Allah, Engkau adalah 
Tuhanku, yang tiada Tuhan yang pantas 
disembah melainkan — Engkau.yang telah 
menciptakan diriku. Aku adalah hamba-Mu, dan 
aku berada dalam perintah dan perjanjian-Mu, 
yang dengan segala kemampuanku perintah-Mu 
aku laksanakan. Aku berlindung kepada-Mu 
dari segala kejelekan yang aku perbuat terhadap- 
Mu. Engkau telah mencurahkan nikmat-Mu 
kepadaku, sementara aku senantiasa berbuat 
dosa. Maka ampunilah dosa-dosaku. Sebab tidak 
ada yang dapat mengampuni dosa kecuali 
Engkau. " 


Doa Kesehatan Lahir Batin 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 39 


40 


u G 2.0 042 - 
BL RN LAN SUN ga B3 
SIN AIN AN SSS Ia Bs 

Artinya: "Ya Allah, berilah kesehatan 
pada badanku. Ya Allah, berilah kesehatan pada 
pendengaranku. Ya Allah, berilah kesehatan 
pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Ya 
Allah, aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah 
kecuali Engkau.” 


Doa Lailatul Oadar 


8. BTA AL 8 £ 24 4 $ s3 
SE Sh gan LL gas 5 


Artinya: "Ya Allah Engkau adalah Maha 
pemaaf Lagi Maha.” 


Doa Berlindung dari Keburukan 

4 ( - Oo. & 2 o LA " T a @ Pai 
A A - 3 2 Ps 

8...5 NN PEN GA gb 38 

ye AS: 3 39259 SS ALA 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


9 KS SS Ka ALL 
288Y3 J3 Y3 £ Id Ole Oa 


a 


L YI 


N & 


Artinya: "Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu segala kebajikan sebagaimana yang 
dimohon oleh nabi-Mu Muhamad. Dan aku 
berlindung kepada-Mu dari segala kejelekan 
sebagajmana yang nabi-Mu Muhamad mohon 
perlindungan. Engkaulah Yang Maha Pemberi 
Pertolongan, dan kepada-Mulah puncak segala 
pengharapan. Tiada daya upaya untuk 
meninggalkan ma'siat dan tiada kekuatan untuk 
melakukan ibadah kecuali atas pertolongan 
Allah.” 


. Doa Teguh Pendirian 


Op P3 & SBI Aja 
Ber SB Bag la 
Boo Ud WE Sbste ya 


MN 
N Go b #NE 

2 
kana 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 41 


42 


23 5 ae aan 5. 
AA 33 Ia Bnb3eG Ana Us 
Bh on jai Anisa Ta 
Hb Ke ha gi 

Artinya: "Ya Allah, aku memohon 
kepada-Mu ketegaran dalam menghadapi segala 
permasalahan. Aku memohon dengan sangat 
kepada-Mu untuk berkenan — memberikan 
curahan petunjuk, serta aku memohon kepada- 
Mu dapat mensyukuri nikmat dan rajin 
melakukan ibadah. Aku mernohon kepada-Mu 
lisan yang jujur dan hati yang lurus. Aku 
berlindung kepada-Mu dari kejelekan yang 
Engkau ketahui, dan aku memohon kepada-Mu 
kebaikan yang Engkau ketahui, serta aku 
memohon kepada-Mu curahan ampunan dari 
segala dosa yang Engkau ketahui. Sebab hanya 


Engkaulah Yang Maha Mengetahui segala yang 
ghaib." 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 43 


44 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Do'a-do'a Pilihan 


1. Doa Pembuka Rizgi dari Setiap Penjuru 


HI Sae ya Una Je do HA 
bass Gi Lntg coeg, IP 
Ie BAN lam JA Uas Id SP 
DE) AA In H3 IS on GS B3 


AN ISA Tr NA aa at 
Il S3 SsS3 lo, GIS dia yu 


Ig ang 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 45 


46 


Artinya: "Wahai Allah limpahkanlah 
rahmat atas junjungan kita Nabi Muhammad 
Saw, sebanyak aneka rupa rizgi. Wahai Dzat 
Yang Maha Meluaskan rizgi kepada orang yang 
dikehendaki-Nya tanpa hisab. Luaskan dan 
banyakanlah rizgiku dari segenap setiap penjuru 
dan perbendaharaan rizgi-Mu tanpa pemberian 
dari makhluk, berkat kemurahan-Mu jua. Dan 
limpahkanlah pula rahmat dan salam atas dan 
para sahabat beliau. " 


Doa untuk Mendapatkan Rizgi yang Halal 
KG KA CeXAU KKG BG sil) 
3 Dela 3 DE HA 353 
KB JD Sai Ipa gia Ultah 

Ate 23 A dl 


Artinya: "Wahai Allah, wahai Dzat Yang 
Maha Kaya, wahai Dzat Yang Maha Terpuji, 
wahai Dzat Yang memulai, wahai Dzat Yang 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Mengembalikan, wahai Dzat Yang Maha 
Penyayang, wahai Dzat Yang Maha Mencintai. 


Cukupilah kami dengan kehalalan-Mu dari 
keharaman-Mu.  Cukupilah kami dengan 
anugerah-Mu dari selain Engkau. Semoga Allah 
melimpahkan rahmat dan salam atas junjungan 
kita Nabi Muhammad Saw. keluarga dan 
sahabat beliau.” 


. Doa Untuk Memudahkan Mata 


Pencaharian 


AU 33 29 Ke 3 & Al ag 


ya Lae 8 4 33 Dila Sure 


Artinya: "Dengan nama Allah, semoga 
Engkau menjaga diri kami, harta kami dan 
agama kami. Wahai Allah, ridhailah kami dari 
ketetapan-Mu dan berilah berkah kepada kami 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 47 


48 


pada segala apa yang telah Engkau putuskan 
sehingga kami Tidak suka apa yang Engkau 
mempercepatkan apa yang Engkau akhirkan dan 
tidak pula menyukai mengakhirkan apa yang, 
Engkau cepatkan. " 


Doa Menjenguk Orang Sakit 


Artinya: "Tuhan segala — manusia, 
hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah, 
Engkaulah penyembuh. Tak ada penawar selain 
dari penawar-Mu, penawar yang menghabiskan 
sakit dan penyakit. " 


Penjelasan: 
Doa ini dibaca 3 kali, kemudian 


menyapukannya kepada badan orang sakit 
dengan tangan kanan, atau ketika kita 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


menyapu badan orang sakit. Hal ini 
dilakukan Nabi Saw. ketika salah seorang 
keluarganya sakit. (HR. Al-Bukhari dan 
Muslim). 


Y BII Aan AI Eh pa ma 


Artinya: "Hilangkanlah penyakit wahai 
Tuhan segala manusia. Di  tangan-Mu 
kesembuhan. Tak ada yang menghilangkan 
penyakit, selain dari pada-Mu sendiri.” 


5. Doa Mohon Rahmat dan Ampunan 
H3 DG Ol Tn 3 
2 Lot wb» TAN an Aan 
OS Gp Aap Agu ANE Bian 
LAB Ga MG AL 3G 
Artinya : “Ya Allah aku mohon kepada- 
Mu segala hal yang mendatangkan rahmat-Mu 


dan keteguhan ampunan-Mu selamat dari segala 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 49 


dosa dan beruntung dengan mendapat berbagai 
kebaikan, — beruntung memperoleh  surge, 
terhindar dari siksa neraka.” 


50 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 51 


52 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Do'a Sehari-hari 


Do'a - do'a ini disusun berurutan 


berdasarkan kejadian yang kita alami sejak 
bangun tidur pada pagi hari sampai tidur 


kembali pada malam harinya. 


1. 


Do'a Ketika Bangun Tidur 


a 


aa MEI Sg CI dd IA 
s2 
Artinya: "Segala Puji bagi Allah yang 


menghidupkan kami sesudah matiftidur kami, 
dan kepada-Nya kami kembali" 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 53 


54 


Do'a Ketika Mimpi Baik 
SAI Me3 AD AA 


Artinya: "Segala puji bagi Allah yang 
telah memberi hajatku" 


Do'a Ketika Mimpi Buruk 
ARA IE Ie USA RU 
IL 3 
Artinya: "Yaa Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dan 
dari mimpi-mimpi yang buruk" 
Do'a Masuk WC 
SAN AI ga Sha GI 
Artinya: "Dengan nama Allah. Ya Allah, 


sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari 
kejahatan para setan" 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


5. Do'a Istinja 


s3 
w 


- o & 
LAI PEN APA - Oo 08 
San en aan 
an - A3 
£ K3 

o o 
BEI aa ak 

7 De & 


Artinya : “Ya Allah bersihkan farjiku dari 
keburukan dan bersihkan hatiku dari nifag 
(kemunafikan).” 


6. Do'a Setelah keluar WC 


Ui - 2 Aa & Ni PAN Ted Ne 
SY PS ASI SI Keu Cilas 
gbles 

Artinya: "Segala Puji bagi Allah yang 


telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku 
dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku." 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 55 


56 


Do'a Hendak Berpakaian 
- PT » Aa 
OS GR Maja aja Ia SUN GI HN 
- ! 04 Ti 
2 ga ls 553 yaa Ca Op33s 19 
Artinya: " Yaa Allah, aku memohon 
kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini, dan 
kebaikan sesuatu yang ada dipakaian ini. Dan 


aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
pakaian ini dan sesuatu yang ada dipakaian ini" 


Ia 45533 NAK GS si At AU 
3g V3 Is JS 

Artinya : Segala puji bagi Allah yang 
telah memakaikan pakaian ini kepadaku dan 


mengkaruniakannya kepadaku tanpa daya dan 
kekuatan dariku. (HR. Ibnu as-Sani) 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


8. Do'a Ketika Bercermin 


3 o a 
YA 08 - “|. DATAR Da SAI 
" te. 
- aj - 


Artinya : Ya Allah, sebagaimana Engkau 
telah memperindah kejadianku, maka perindah 
pulalah akhlakku. (HR. Ahmad). 


SS 1 Sans Bia ad Adi 
ce data K3 A33 yr 


Artinya : Segala puji bagi Allah yang 
menyempurnakan kejadianku dan memperindah 
dan memuliakan rupaku lalu, membaguskannya 


dan menjadikan aku orang Islam. (HR. Ibnu as- 
Sani) 


9. Do'a Sebelum Makan 


MS SSS 33 Ky as AG Sal 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 57 


10. 


58 


Artinya: Ya Allah berkahilah kami dalam 
rezki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, 
dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dengan 
nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. (HR. Ibnu as-Sani). 


Do'a Sesudah Makan 


Artinya: Segala puji bagi Allah Yang telah 
memberi kami makan dan minum, serta 
menjadikan kami muslim. (HR. Abu Daud). 


Iya A53 Nm Sab Ih AN 

“at (ap », & 01 

598 Yg F25 JS js 
Artinya: Segala puji bagi Allah yang telah 
memberiku makanan ini dan melipahkannya 


kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. (HR. 
Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


11. 


12. 


Do'a Berpergian 


SAR Ensbis UK Usia Ula Ora sal) 
BRI AA 9 ea sa 
JAS 


Artinya: "Ya Allah, mudahkanlah kami 
berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya 
Allah yang menemani dalam berpergian, dan 
Engkau pula yang melindungi keluarga.” 


Do'a Naik Kendaraan Darat 

31 5 £ « Tag A PA - ai Te 03 
Apa pa TA Eee PA 
Oma Ca, JI Ula Oa 


Artinya: "Maha suci Tuhan yang 
memudahkan ini kendaraan bagi kami, 
sedangkan kami tiba bisa memudahkan kepada- 
Nya, dan kepada Allah kami kembali.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 59 


13. Do'a Naik Kendaraan Laut 


3 HI BMA BA 


Artinya: "Dengan nama Allah, yang 
menjalankan kendaraan ini berlayar dan 
berlabuh, sesungguhnya Tuhanku Pemaaf lagi 
Pengasih.” 


14. Tiba ditempat Tujuan 


Artinya: "Segala puji bagi Allah, yang 
telah menyelamatkan akau dan yang telah 
melindungiku dan yang mengumpulkanku 
dengan keluargaku.” 


60 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


15. Do'a Melepas Pakaian 


Artinya: "Dengan nama Allah yang tiada 
tuhan selain-Nya." 


16. Do'a Sebelum Tidur. 


SA Der UEA GAN Elang 
Artinya: Dengan nama-Mu ya Allah aku 


hidup dan dengan nama-Mu aku mati. (HR. 
Bukhari dan Muslim). 


17. Do'a Sesudah Bangun Tidur 


a 


Aa aa Na en aa Coli 


TN 

Artinya: Segala puji bagi Allah yang 

menghidupkan kami setelah mematikan kami. 

Kepada-Nya-lah kami akan kembali (HR. 
Bukhari). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 61 


18. Do'a Terkejut Bangun Dari Tidur 


PR MP ) z 2 T 
Sah AAS Ia BAN AN SAS 33 
Oo. a 
og se Sh 


» 
A' 
X 
Xx 
X 
“O 
ha "4 
S 
NX 
“t 
N 


Artinya: Aku berlindung dengan kalimah 
Allah yang sempurna dari kemarahan Allah dari 
kejahatan hamba-hamba-Nya dan dari gangguan 
setan dan dari kehadiran mereka (HR. Abu 
Daud dan Tir-middzi). 


19. Do'a Ketika Duduk Setelah Tidur 


o 


Ba SAN itna SI Ya y 


ed 


SAI UI II TE SEN 
- 5 2 


Artinya: Tidak ada Tuhan melainkan 
Engkau, maha suci Engkau ya Allah, aku minta 


62 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


20. 


21, 


ampun kepada-Mu tentang dosa-dosaku, dan 
aku mohon rahmat-Mu tentang dosa-dosaku, 
dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah, 
tambahlah ilmuku dan janganlah Engkau 
gelincirkan hatiku setelah Engkau memberi 
petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah rahmat 
untuk-ku daripada-Mu, sesungguhnya 
Engkaulah yang maha Memberi. (HR. Abu 
Daud). 


Do'a Menjelang Shalat Shubuh 


0 - 3 ta Pi - @ 
313 GM an ep Di SA al 


Artinya: Ya Allah! Sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari kesempitan dunia 
dan kesempitan hari kiamat. (HR. Abu Daud). 


Do'a Menyambut Datangnya Pagi 
Seda ag Sl Ul LNG SN 
pg Gan ah ia 2G, AA 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 63 


SES ab tega 5S ap JA 2 
Ui 


KI jual Sasa JP Il HN 
SN G ES6 Galg KL Anil 


GA 


Artinya: Kami telah mendapatkan Shubuh 
dan jadilah segala kekuasaan kepunyaan Allah, 
demikian juga kebesaran dan keagungan, 
penciptaan makhluk, segala urusan, malam dan 
siang dan segala yang terjadi pada keduanya, 
semuanya kepunyaan Allah Ta'ala. Ya Allah, 
jadikanlah permulaan hari ini suatu kebaikan 
dan pertengahannya suatu kemenangan dan 
penghabisannya suatu kejayaan, wahai Tuhan 
yang paling Penyayang dari segala penyayang. 


22. Do'a Mohon Ilmu yang Bermanfaat 


64 


3, @ 

At ee DE 3 : Al 
P ui 

Uas Yo 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


23. 


Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku 
mohon kepada-Mu ilmu yang berguna, rezki 
yang baik dan amal yang baik Diterima. (H.R. 
Ibnu Majah). 

Do'a Menyambut Petang Hari 
5 Sona dtg Wei 
KANAN A Dp Y 833 Te 
Ora Lx ey 3 Ab) oh 3: Cp 
IA sii MUR3 Ubah Una Ga 
03 0, s o £ 5 o 2 : PPT) 5 
GA 333 ASI 233 el JAS Ga 


Br) —na 


ANA 
£ 


Artinya: “Kami telah mendapatkan 
petang, dan jadilah kekuasaan dan segala puji 
kepunyaan Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Ya 
Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu 
kebaikan malam ini dan kebaikan yang terdapat 
padanya dan aku berlindung dengan-Mu dari 
kejahatannya dan kejahatan yang terdapat 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 65 


66 


padanya. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu 
dari malas, tua bangka, dan dari keburukan 
lanjut umur dan gangguan dunia dan azab 
kubur.” (HR. Muslim). 


A5 Ja ag al Au SY 5 


Artinya : Ya allah, Engkaulah Tuhanku, tidak 
ada Tuhan yang lain kecuali Engkau, kepada-Mu 
aku bertawakkal, dan engkau adalah penguasa 
'Arasy Yang Maha Agung, apa yang dekehendaki 
Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki- 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


24. 


Nya, tidak akan terjadi, tidak ada daya dan uapaya 
melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi dan 
Maha Besar. Aku mengetahui bahwa Allah Maha 
Berkuasa atas segala sesuatu, dan bahwa 
pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Ya 
Allah, aku berlindung dengan-Mu dari kejahatan 
dariku, dan kejahatan setiap binatang yang melata 
yang Engkau dapat bertindak terhadapnya, 
sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. 


Do'a Masuk Rumah 


sa ag 5s San 5 Aa 
les aa & H3 Kak AN ag 
SE AN Ia SG 

Artinya: “Semoga Allah mencurahkan 
keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba- 
Nya yang shalih. Ya Allah, bahwasanya aku 
memohon pada-Mu kebaikan tempat masuk dan 


tempat keluarku. Dengan menyebut nama-Mu 
aku masuk, dan dengan mneyebut nama Allah 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 67 


25: 


26. 


68 


aku keluar. Dan kepada Allah Tuhan kami, kami 
berserah diri. Segala puji bagi Allah yang telah 
melindungi kami”. (HR. Abu Daud). 


Do'a Keluar Rumah 


Artinya : Dengan menyebut nama Allah, 
aku menyerahkan diriku pada Allah dan tidak 
ada daya dan kekuatan selain dengan Allah saja. 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi) 


Do'a Menuju Masjid 


55 Bb G3 Bs 
pas 


GP oa GIA SPO IE 
JAE V3 Ul Snp AE Ia AI 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


SA AN GP GL In GP IP Ie 


Artinya: “Ya Allah, jadikanlah dalam 
galbuku nur, dalam lisanku nur, jadikanlah 
dalam  pendengaranku nur dan dalam 
penglihatanku nur. Jadikanlah dari belakang-ku 
nur dan dari depanku nur. Jadikanlah dari 
atasku nur dan dari bawahku nur. Ya Allah, 
berilah aku nur tersebut.” (HR.Muslim). 


27. Do'a Masuk Masjid 
Aan PA Ma SA DARAT SAN 
Da, MA OI 3 apa JA 


Artinya: “Ya Allah, ampunilah segala 
dosaku dan bukakanlah bagiku segala pintu 
rahmat-Mu.” (H.R. Abu Daud). 


Dan MBA ai 


Artinya: “Ya Allah, bukakanlah bagiku 
pintu-pintu rahmat-Mu.” (HR. Muslim). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 69 


28. Do'a Keluar Masjid 
Oo, 9 4 K 7.» & 
Dias Sa SULL GI “) 


Artinya : Ya Allah, aku memohon kepada- 
Mu karunia-Mu. (HR. Muslim, Abu Daud, 
an-Nasa'i dan Ibnu Majah). 


29. Do'a Ketika Hendak Bersetubuh 
Hg OCE WS MOM 
(5355 Ls oUsts 


Artinya: Dengan nama Allah, ya Allah, 
jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan 
jauhkanlah syaitan dari rezki (bayi) yang akan 
Engkau  anugerahkan pada kami. (HR. 
Bukhari). 


70 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


30. Do'a Masuk Pasar 


MN MUA pi PNPaN 
Ta aa & SIG RS UG GI 


Hb ap 


ARI 

Artinya : Dengan nama Allah ya Allah 
aku memohon pada-Mu kebaikan pasar ini dan 
kebaikan yang ada di dalamnya. Aku berlindung 
kepada-Mu dari keburukan pasar ini dan dari 
keburukan yang ada didalamnya. Dan aku 
berlindung pada-Mu dari sumpah palsu dan 
dari suatu pembelian atau penjualan yang 
merugikan. (HR. Hakim). 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | z1 


31. Doa Agar Tidak Pikun 


72 


Lag peti AI Lg HN 
GP Eng LB Ug TA Lg 
Jala 33 ta Ge 3S ee tag 
31 Pa, Ka sda Bs IK 215 


DE Ng IIS Yaa DS 

Artinya: "Ya Allah, wahai Pemelihara 
langit yang tujuh beserta segala yang 
dinaunginya, “wahai Pemelihara bumi-bumi 
beserta segala yang dikandungnya, wahai 
Pemelihara setan-setan dan siapa saja yang 
disesatkannya, — jadilah — Penolongku — dari 
keburukan semua makhluk-Mu yang hendak 
menyakitiku, atau hendak  menyulitkanku. 
Sungguh agung Pertolongan-Mu dan sungguh 
mulia puji-Mu, dan tiada Tuhan selain 
Engkau.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


32. Doa Susah Tidur 


Artinya: "Ya Allah, sunyilah semua 
bintang dan tenanglah semua mata, dan Tuhan 
yang hidup dan berdiri sendiri. Tuhan tidak 
mengantuk dan tidak tidur. Wahai Tuhan yang 
hidup dan berdiri sendiri. Tenangkanlah 
malamku ini dan tidurkanlah mataku.” (HR. 
Ibn Sunni dan Thabrani dari Zaid bin 
Tsabit). 


33. Doa Pasien yang Tidak Ada Harapan 
Sembuh Lagi (dibaca pasien) 


aa 


- “in NS - Tg 
4 na Idi sis uas ui 


Bs AS AS uu 


“ 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 73 


34. 


74 


Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah aku 
seandainya hidupku akan menjadi kebaikan 
bagiku. Dan matikanlah aku seandainya matiku 
itu menjadi kebaikan bagiku,” (HR. Bukhari). 


Doa Pasien yang Tidak Ada Harapan 
Sembuh Lagi (dari orang lain & keluarga) 


dig DS MN SS Kai AN 
AS EN IE La 

Artinya: "Ya Allah, hidupkanlah ia 
apabila hidup itu menjadi kebaikan baginya dan 


matikanlah ia apabila itu menjadi kebaikan 
baginya.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 75 


76 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Do'a Seputar Ibadah 


Disini do'a-do'a yang kami himpun adalah 
do'a-do'a seputar ibadah anda. 


1. Do'a Sesudah Wudhu 
D DLBY 3A34 MV IS SI 33 
sdasgsai ajang 3Roe A3 G. A9 
Caletelg Giresl Oa Celad Una G2 
Gaal Dots La 


Artinya : "Aku bersaksi tiada Tuhan 
melainkan Allah dan tidak ada yang 
menyekutukan bagi-Nya. Dan aku bersaksi 
bahwa nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan 
utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlan aku orang 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 77 


78 


yang ahli taubat dan jadikanlah aku orang yang 
suci dan jadikanlah aku dari golongan orang- 
orang yang shaleh" 


Do'a Setelah Mendengar Adzan 

PAT 23 IA) cah Es sal 

BG Wen NIA Cat oi KA 

Y S5) Gis UN Setan ala Aina 
3d! apa 


Artinya : "Yaa Allah, Tuhan yang 
mempunyai seruan yang sempurna dan shalat yang 
ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karunia- 
Mu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan 
keutamaan (paling tinggi) dan  limpahkanlah 
kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau 
janjikan”"(H.R. Muslim, Abu Daud dan Ibnu 
Majah). 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


3. Do'a Sebelum Shalat 
o AA “n o 7. Ta 1 2 
SPN MP Ia D3 
£ on LT ng AT 
OLI We 
Artinya : "Yaa, Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari gangguan setan dan aku 


berlindung — kepada-Mu dari kedatangan 
mereka." 


4. Do'a Sesudah Shalat 
1. Membaca Istighfar 3 (tiga) kali: 
BAN GA YAN SEA DN RELA 


Ob ah Sa Aa 


Artinya : “Aku memohon ampunan kepada 
Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan 
selain Dia, Maha Hidup, Maha Kuasa, dan 
kepada-Nya aku bertaubat.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 79 


2. Membaca Tahlil 10 (sepuluh) kali: 


Artinya : “Tiada tuhan selain Allah yang 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya miliknya 
kerajaan dan pujian, (la) pula yang 
menghidupkan dan mematikan. Dan Dia 
Maha kuasa atas segala sesuatu.” 


3. Mohon perlindungan dari api neraka, 3 
(tiga) kali: 


&X rb nu) S3 Ge SAN 


Artinya : “Ya allah, jauhkan kami dari api 
neraka.” 


80 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


4. Mohon Keselamatan: 


SA PE Stag BIS oi gi 
Ui eh Li Li ta Sa 


- 


o 


SIS Tj SSS SME 315 TA 
ASI JIE 


Artinya: "Ya Allah, Engkau sumber 
keselamatan — dan dari — pada-Mulah 
datangnya keselamatan dan  kepada-Mu 
kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah 
kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera 
dan masukkanlah kami ke dalam surga 
negeri keselamatan. Maha banyak anugerah- 
Mu dan Maha Tinggi Engkau Wahai Tuhan 
yang memiliki keagungan dan kehormatan. 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 81 


82 


5. Do'a berserah kepada Allah: 


SPN RSA Ka POM pet En sat 

SEA SB USG NG AA 
8. 20 » 0 

IIA Dea IP 


Artinya : “Ya Allah tidak ada yang 
mencegah apa yang Engkau berikan dan 
tidak ada yang bisa memberi apa yang 
Engkau cegah, dan tidak ada yang bisa 
menolak  ketetapanmu. Tidak berguna 
kekayaan dan kemulian itu bagi pemiliknya. 
Hanya dari-Mu kekayaan dan kemulian.” 


. Mohon pertolongan supaya menjadi 


hamba yang bersyukur: 
P3 IS IN EA 


Artinya : “Ya Allah...Bantulah aku untuk 
senantiasa berdzikir dan bersyukur kepada- 
Mu, serta selalu beribadah dengan baik 


kepadamu.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


7. Kemudian berdzikir di bawah ini: 


Sx rb Pn Oa 
Artinya : “Maha Suci Allah.” 
Sx eb d Ag 
Artinya : “Segala puji bagi Allah.” 
ar SI 


Artinya : “Allah Maha Besar.” 


Do'a Setelah Shalat Dhuha 


a 


Pa Dg aa 
Sega ag Ds ala HA 
KA JB KA INK ud 
SS IN Dinas Iran Uijas 


0 0. 


GOS Dp MG SU 3 Sh 
K3 PagA OS Uh JEAG aNI 


rd 


Oa SIS IG Bil Una SS 3 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 83 


84 


DG Setgg Dian Ho aa 
Asus SKA 6 os kyai A33 
ai & Aj an AIA 


Artinya : “Ya Allah, bahwasannya waktu 
dhuha itu waktu dhuha-Mu, kecantikan ialah 
kecantikan-Mu, keindahan itu keindahan-Mu, 
kekuatan itu kekuatan-Mu, kekuasaan itu 
kekuasaan-Mu, — dan perlindungan — itu 
perlindungan-Mu. Ya Allah, jika rizkiku masih 
di atas langit, turunkanlah dan jika ada di dalam 
bumi, keluarkanlah, jika sukar mudahkanlah, 
jika haram sucikanlah, jika masih jauh 
dekatkanlah, berkat waktu dhuha, keagungan, 
keindahan, kekuatan dan  kekuasaan-Mu, 
limpahkanlah kepada kami segala yang telah 
Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu 
yang shaleh. 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


6. Do'a Setelah Shalat Istikharah 


Aakitlg Baly Atatil 3 SAN 


a 


o 34 
(AN BeN ICA ot. LK 0 aitfo a10 
5 5 0 3 3 
a 


ANE 2 JA Yg A53 Jas Yg ja 
oh TAK SI AN oa 


Ne pa SN ilaa 


Artinya : “Ya Allah. Sesungguhnya aku 
memohon petunjuk kepada-Mu dengan ilmu- 
Mu dan aku memohon kekuatan kepada-Mu 
dengan  kuasamu, serta aku memohon 
keutamaanmu yang besar karena sesungguhnya 
Engkau Maha Kuasa dan aku tidak kuasa, 

Kumpulan Do'a Sehari-hari | 85 


86 


Engkau Maha Mengetahui dan aku tidak tahu 
dan Engkau Maha Mengetahui masalah- 
masalah ghaib. Ya Allah, jika Engkau tahu 
bahwa masalah ini .... baik bagiku untuk dunia, 
agama, akhiratku serta akibat dari masalah ini 
cepat atau lambat maka berilah kemampuan 
kepadaku untuk menggapainya dan 
mudahkanlah bagiku serta berkatilah aku dalam 
masalah itu. Tetapi jika itu ternyata tidak baik 
bagiku maka hindarkanlah aku darinya serta 
berilah kemudahan kepadaku untuk menggapai 
yang terbaik sebagaimana yang Engkau 
kehendaki dan ridha atas keputusan-Mu wahai 
Tuhan Yang Maha Pengasih. 


Do'a Setelah Shalat Tahajud 
Bi ag an Bea Sal 
Sigab Bg SM KAN Dip AN 
Hesti 3 HA D3 NG 
SN f3 DI AKN AG SG 
SEN bale 33 beb Oa AN 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


8. Ou Al 381 vii 2 2 
IG AG SN Ding 


Ps 1 ti P3 A » - 3G 
Ne Opa X9 - Ba NON 


atefan RA Pe 3 Sat sj say Ez 
(ot) 
DS D3 Salat DI GS 


BG Lag BS ag GAN La Jas 


a bakar otr Aset Para Lo. 
VL 093 JG Ip3 DN LI NI 
' 
& 


Artinya : “Ya Allah, bagi-Mu segala puji. 
Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam 
semesta serta segala isinya. Bagimu segala puji, 
Engkau Raja Penguasa langit dan bumi dan 
segala isinya, bagi-Mu segala puji, pemancar 
cahaya langit dan bumi. Bagimu segala puji, 
Engkaulah yang hak, dan janji-Mu adalah 
benar, dan perjumpaan-Mu adalah hak dan 
firman-Mu adalah benar, dan surga adalah hak, 
dan neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu adalah 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 87 


88 


benar, dan nabi Muhammad SAW adalah benar, 
dan saat hari kiamat itu benar. Ya Allah, 
kepada-Mu lah aku berserah diri, kepada engkau 
aku beriman, dan kepada Engkau aku 
bertawakal, kepada Engkau jualah aku kembali 
dan kepada-Mu lah aku rindu, dan kepada 
Engkau lah aku berhukum. Ampunilah aku atas 
kesalahan yang telah aku lakukan dan yang 
sebelumnya, baik yang aku sembunyikan 
maupun yang aku nyatakan. Engkaulah Tuhan 
yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir, tiada 
Tuhan melainkan Engkau dan Tiada Tuhan 
selain-Mu, tiada daya dan kekuatan melainkan 
dengan Allah. 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 89 


90 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Do'a-do'a Ibadah Haji 


1. Masuk kota Mekkah 
- Ho 000 Pot, 21 a De 
SI JL Sa Cialg Ss IA 


ada ka ae 


Dpas Sa Gates JUL IE Seng ang 
JB Dadi Ir galah Dike Tas tu 


Artinya : "Yaa Allah, kota ini adalah 
tanah haram-Mu dan tempat yang aman. maka 
hidarkan daging, darah, rambut, kuku, bulu dan 
kulitku dari neraka. Amankanlah aku dari siksa- 
Mu. Masukanlah aku kedalam golongan wali- 
Mu dan ahli taat pada-Mu". 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 91 


2, 


92 


Doa Masuk Masjidil Haram 

AI BIN Ulag AU SI HM 

ta 313 SEL & Us EI 3323 

CI Wp SS SMAN 3S IS 

Cas Ia 3 agan SY JIE, 

SG al Aid MI ig DG 
M IPS IE SE 


Artinya: "Ya Allah, Engkau sumber 
keselamatan dan dari pada-Mulah datangnya 
keselamatan dan  kepada-Mu kembalinya 
keselamatan. Maka hidupkanlah kami wahai 
Tuhan, dengan selamat sejahtera — dan 
masukkanlah kami ke dalam surga negeri 
keselamatan. Maha banyak anugerah-Mu dan 
Maha Tinggi Engkau Wahai Tuhan yang 
memiliki keagungan dan kehormatan. Ya Allah, 
bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. 
(aku masuk masjid ini) dengan nama Allah 
disertai dengan segala puji bagi Allah serta 
salawat dan salam untuk Rasullallah. 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


3. Doa Ketika Melihat Ka'bah 
sora Z9 kar Bt . 2 AN tur 


A53 M3 Se ba na 


A3 EK 

Artinya: Ya Allah,  tambahkanlah 
kemuliaan, keagungan, kehormatan dan wibawa 
pada Bait (Ka'bah) ini. Dan tambahkan pula 
pada — orang-orang — yang memuliakan, 
mengagungkan dan menghormatinya di antara 
mereka yang berhaji atau yang berumrah 


dengan kemuliaan, keagugan, kehormatan dan 
kebaikan. 


4. Doa Masuk Kota Madinah 
GE) AGSU Supas B3 Us HN 


Sa wd 2x Ialah P “5 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 93 


94 


Artinya: "Ya Allah, negeri ini adalah 
tanah haram Rasul-Mu Muhammad SAW, 
maka jadikanlah penjaga bagiku dari neraka, 
aman dari siksa dan buruknya hisab 
(perhitungan di hari kemudian).” 


Doa Ihram 
PAS Ia Semi H3 KAN 
GE SI BK PAN IE 


Artinya: "Ya Allah, sesungguhnya aku 
mengharamkan diriku dari segala apa yang 
Engkau haramkan kepada orang yang berihram 
karena itu rahmatilah aku ya Allah yang Maha 
Pemberi Rahmat.” 


yA Ga 


Doa Thawaf 

Bg BUY) NG aj Ag AN Got 
? & @ aa RK 1 sn SL 

Al Ap Y) S9 JIN 3S 


o 
pa! 


Artinya: "Maha Suci Allah, segala puji 
milik Allah tidak ada Tuhan melainkan Allah, 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Allah Maha Besar dan tiada daya dan kekuatan 
melainkan atas pertolongan Allah yang Maha 
Tingi dan Maha Agung.” 


. Doa Sa'i 


Artinya: "Ya Allah, bimbinglah kami 
untuk beramal sesuai dengan sunnah Nabi-Mu 
dan matikanlah kami dalam keadaan Islam dan 
hindarkanlah kami dari fitnahlujian yang 
menyesatkan.” 


Doa Waka 
yang Ji Gis dada al ga 


1 Sah 0 Epi SS LN JS Sa 
AN 3 3 Ugal aa 33 
Na Pri) MAS Ca Wp333l 3 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 95 


96 


32 PI EA aka 
2 PAN ha 2 2... 
Tn “1 ae Ps BT 
Artinya: "Ya Allah, segala puji untuk- 

Mu, seperti apa yang Engkau firmankan dan 

yang baik dari apa-apa yang kami ucapkan. Ya 

Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku dan 

matiku dan kepada-Mu tempat kembaliku dan 

kepada-Mulah pemeliharaan apa yang aku 
tinggalkan. Ya Allah, aku berlindung kepada- 

Mu dari siksa kubur, dan keragu-raguan dalam 

hati serta kesulitan segala urusan. Ya Allah, aku 

berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang 
dihembuskan oleh angin.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 97 


98 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


1. 


Do'a Selamat Dari Segala 
Marabahaya 


Dibaca Pada Pagi dan Sore Hari 
Surat Al Ikhlas sebanyak 3 (tiga) kali, 


Y 


15 Ak 1 IN Iii AJB 
(X3) IN GBI 335 20 


“Dengan menyebut Nama Allah yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang.” 

Katakanlah: “Dialah — Allah, Yang 
Mahaesa. Allah adalah Tuhan yang bergantung 
kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak 
dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia.” 


Kemudian diikuti dengan membaca Surat 
Al Falag se-banyak 3 (tiga) kali: 


Kumpulan Do'a Sehari-hari | 99 


sek LE 0 x ata 8. X9 olx 


si (SI ? 
JO S3 Ta ep 3 


PN AG ANN) Lk aa ! Lam 33 


“Dengan menyebut Nama Allah Yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang.” 
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan 
Yang Menguasai subuh, dan kejahatan makhluk- 
Nya, dan dan kejahatan wanita-wanita tukang 
sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan 
dari kejahatan orang yang dengki apabila ia 
dengki.” 


dan Surat An Naas sebanyak 3 (tiga) kai: 


- 


IT An 3 Opi Ap 
Na pg ag 38 Ia AI 
PEN an Aa Inai 

Ky" Aa 


100 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


“Dengan menyebut Nama Allah Yang 
Maha pengasih lagi Maha penyayang.” 
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan 
(Yang Memelihara dan Menguasai) Manusia. 
Raja Manusia. Sembahan manusia, dari 
kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke 
dalam dada manusia, dari (golongan) Jin dan 
Manusia 


10) 


“Ya Allah Pemilik Segala Sifat Maha 
sempurna,  curahkan-lah — Shalawat-rahmat 
khusus Mu- atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad seperti yang Engkau curahkan atas 
Ibrahim dan keluarga Ibrahim: sungguh Engkau 
Maha terpuji Maha agung. Dan anugerahkanlah 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 101 


102 


keberkatan-Mu atas Muhammad dan keluarga 
Muhammad, seperti yang Engkau anugerahkan 
atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguh 
Engkau Maha terpuji, Maha agung.” 


& 0) kain AA 

“Dengan Nama Allah, Yang dengan 
kebersamaan Nama-Nya itu tiada suatu apapun 
akan terkena bahaya di langit maupun di bumi. 


Dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui.” 


Pd o Esa 3 o Aa 
4 ( Je Ora P o- 4 SA 
3 Pa ea CS AI DV UG 


(X1) " Guteks 33 

“Aduhai Tuhan Pencipta dan 

Penganugerah, hanya kepada-Mu Jua aku 

mempersembahkan puji syukur yang patut bagi 

Zat-Mu Nan Mahanulia: Yang Layak bagi ke- 
Mahaagungan Kerajaan dan Kekuasaan-Mu.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


pr V2 39 


”Ya Allah, Aku ridha Engkau sda 
Tuhank, aku rela Islam sebagai agamaku, dan aku 
rela Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulku.” 


“#3 PA Par un ) 

“Cukuplah Allah SWT Yang Tidak Ada 

Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah 

melainkan Dia menjadi sandaranku. Kepada 

Dialah aku bertawakal dan Dialah Pencipta serta 
Pemilik Singasana Yang Maha Agung.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 103 


“Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan, 
Engkau adalah — Tuhan Pencipta — dan 
Penganugerahku, Tidak Ada Tuhan Yang Patut 
dan Berhak Disembah kecuali Engkau, Engkaulah 
Yang telah Menciptakan aku dan aku adalah 
hamba-Mu. Aku masih tetap dalam janji dan 
sumpah setiaku —bahwa Engkau adalah Tuhanku 
Yang Maha esa - dan akan kurealisasikan itu 
semuanya dalam segala aktivitas hidupku sekuat 
tenaga. Aku berlindung diri kepada-Mu dari 
segala macam kejahatan yang sudah pernah 
kuperbuat. Aku mengakui semua karunia yang 
telah Engkau berikan kepadaku, dan aku 
mengakui semua dosa-dosa yang pernah 
kuperbuat. Maka ampunilah aku, sesungguhnya 
Tiada Yang Mampu Mengampuni Dosa selain 
Engkau “' 


104 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


ox Gie w A w4 0 - P 0 c w & @. 
Gl BIS IS FB ia Sesal Bl aU « 
- w & 2 2 Pa 
bo Eh Kie li 
x Oma 0 P3 
xl) Blah 
“Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha 
Sempurna, Engkau Pencipta dan 


Penganugerahku. Tiada Tuhan yang patut dan 
berhak disembah kecuali Engkau: kepada-Mu Jua 
aku bertawakal (menyandarkan diri) dan 
Engkaulah Pencipta dan Pemilik Singasana Nan 
Agung. Apapun yang dikehendaki Allah pasti 
terlaksana, dan apapun yang tidak dikehendaki. 
Nya tidak akan terjadi. Tiada daya, tiada kekuatan 
kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi, Maha 
Agung. Aku tahu bahwa sesungguh-nya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu: bahwa sungguh 
Allah telah Meliputi segala sesuatu dengan 
Keilmuan-Nya. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha 
Sempurna. dengan-Mu aku berlindung diri dari 
kejahatan diriku dan kejahatan yang ditimbulkan 
oleh para Makhluk yang tiada satupun darinya 
kecuali ubun-ubunnya -keseluruhun hidup dan 
matinya-tetap dalam genggaman-Mu. Sungguh 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 105 


Tuhan Pencipta dan Penganugerahku tetap di atas 
jalan ynng lurus tiada pernah terlahir dari-Nya 
kezaliman apapun.” 


2 AV 3 SLAI be sal 
« SA 3 Pa ST « ai, aa) 


Para 


pa :i ea 


“Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan: 
Engkaulah Pencipta Langit dan Bumi: Maha 
Mengetahui Yang Ghaib dan segala Yang 
tersaksikan. Engkau Pencipta dan Penganugerah 
Segala Sesuatu: Engkau yagn Memilikinya: 
Engkau Raja-nya. aku bersaksi bahwa Tidak ada 
Tuhan Yang Patut dan Berhak Disembah Kecuali 
Engkau. Aku memohon per-lindungan-Mu dari 
segala kejahatan yang ditimbulkan oleh diriku, 
dan aku berlindung kepada Engkau dari segala 
kejahatan yang dilakukan oleh syaitan dan segala 
tipu dayanya: serta aku memohon perlindungan 
kepada-Mu dari berbuat dosa terhadap diriku 


106 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


sendiri atau berbuat kejahatan kepada siapa saja 
dari para hamba-Mu, khususnya yang ber-Islam 
berserah diri secara mutlak kepada-Mu.” 


” Wahai Yang Mahahidup, Maha mengatur, 
dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, 
dan aku meminta perlindungan dari segala 
siksaan,  perbaikilah — hidupku seluruhnya. 
Janganlah Engkau serahkan aku kepadaku diriku 
sendiri, danjangan pula Engkau serahkan aku 
kepada siapapun dari mahluk-Mu: walaupun 
sekejap mata.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 107 


x1/3y 


“Ya Allah Pemilik Segala Kesempurnaan, 
sehatkanlah aku lahir dan bathin,di keseluruhan 
tubuhku pada pendengaranku dan penglihatanku. 
tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak 
Disembah kecuali Engkau. Aduhai Tuhan Yang 
Memiliki Semua Sifat Yang Maha Sempurna, aku 
berlindung diri ke-pada-Mu dari kekafiran: aku 
berlindung diri kepada-Mu dari kefakiran: aku 
berlindung diri kepada-Mu dari siksaan kuburan. 
Tidak Ada Tuhan Yang patut dan Berhak 
Di sembah kecuali Engkau.” 


SAI 3 AN gagal lai Ay Kn 
5 Bam id Ulat gali" 
Bb3s An HN lag alih 3 
CSS ht Oa Ba AN «leh 23 
BB Ia IE 365 st 33 il Ia 


108 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


2 23 Ia SE OI Barban 333 « 
«1 


“Ya Allah Pemilik Sifat-sifat 
Mahasempurna, sungguh baku memohon kepada- 
Mu kesehatan lahir dan batthin di dunia dan 
akhirat. Ya Allah Pemilik Sifat-sifat Maha 
sempurna, aku momohon kepadamu pemaafan dan 
kesehatan lahir dan bathin dalam urusan agama, 
dan duniaku, dalam urusan keluarga dan hartaku 
Ya Allah pemilik Sifat-sifat Maha 
sempurna,lindungilah aku dari bahaya bahaya 
yang akan bermunculan — dari titik-titik 
kerawananku, anugerahkanlah aku rasa aman 
dari segala takut dan kekalutan hatiku. 
Peliharalah aku dari bahaya dan kejahatan yang 
bermunculan dari depan dan belakang, dari 
kanan, kiri dan atas dan aku ber-lindung diri 
dengan kebesaran-Mu dari penyergapan bahaya 
yang datang dari bagian bawah “ 


oa aa 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 109 


“Tidak ada Tuhan Yang Patut dan Berhak 
disembah kecuali Allah. Tiada sekutu bagi-Nya. 
Milik-Nya lah segala kerajaan dan kekuasaan: 
Kepada-Nya Jua semua puja-puji  diper- 
sembahkan. Dan Dia Mahakuasa atas segala 
sesuatu. Aduhai Tuhan Pemilik Segala Kebesaran 
dan Kesempurnaan. Aku memohon kepada-Mu 
segala kebaikan hari ini: kemenangan, 
pembelaan, cahaya, keberkatan dan hidayatnya. 
Dengan Zat-Mu Nun Maha Mulia aku berlindung 
diri dari segala bentuk kejahatan yang 
bermunculan padanya dan sesudahnya. Tuhan 
Pencipta dan Penganugerah, Aku bedindung diri 
ke-pada-Mu dari kemalasan serta kehinadinaan 
dan ketidak-mampuan di masa tua. Tuhan 
Pencipta dan Penganugerah, aku berlindung diri 
kepadamu-Mu dari penyiksaan dalam api neraka, 
dan dari penyiksaan di alam kubur “ 


110 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


2. Dibaca Pada Pagi Hari 


“Maha Suci Allah,segala puja dan puji 
hanya dipersembahkan kepada-Nya sebanyak 
mahluk-Nya: setara ridha-Nya, seagung/seindah 
singasana-Nya, dan seluas seabadi ke-tentuan- 
Nya.” 


3 eni 0.9 Pa GA 
A63 Ai 33 ia EP (Gl | 
A0 Late Ta se, 0 T o 
Ghea - Gl - ag Gl . 0 £ - 


- 


xl) Ea BU 3 


“Ya Allah Pemilik Semua Kesempurnaan, 
sungguh aku kembali bergelimang dalam ni' mat 
karunia-Mu, dalam ke-sehatan lahir bathin 
Pemberian-Mu dan dalam limpahan lindungan- 
Mu, maka sempurnakanlah Ya Allah ni'mat 
karunia, kesehatan lahir dan bathin dan limpahan 
lindungan yang Engkau  anugerahkan itu 
kepadaku di dunia dan akhirat.” segala 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 111 


persoalanku.  Kepada-Mu Jua  kusandarkan 
punggungku, penuh harap kepada anugerah-Mu, 
penuh takut terhadap kemurkaan-Mu. Tiada 
tempat bemaung, tiada tempat mencari selamat, 
kecuali kepada-Mu Jua. Aku telah beriman kepada 
kitab suci-Mu yang Engkau turunkan: kepada 
Nabi-Mu yang Engkau utus.” 


3. Doa Ampuh Dalam Mengatasi Kesulitan Dan 
Kegelisahan Yang Sekarang Dan Yang Akan 
Datang (Bertawassul Dengan M engedepankan 
Dan Mengandalkan Nama-Nama Dan Sifat- 
Sifat Allah Yang Maha Sempurna) 


Tt 4 . - - - 
“5 Jas SES 3 Geli Lag sae 


GG 9: Led 2 P 3, G3 NT & 

ag Ss Vga ol Is Ma (33 
s4 Pn ka 1 1 . AAA 2 2 
sn amal 3 One AI Ma CU 

Oo 


0 o 
os P . Koro 
—a! 24 Dp « 
s - Tn. - 


— 
(ANN 
F3 
X 


112 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


x & 


& GR 11. 0.0 Pre o Oo. Sa 
an 


Xl) 


“Ya Allah Pemilik Segala Kesempumaan, 
sungguh aku adalah hamba-Mu, Putra/putri dari 
hamba-Mu yang lakilaki: Putra/putri dari hamba- 
Mu yang perempuan. Ubunubunku keseluruhan 
jiwa raga-ku dalam genggaman kekuasaan-Mu. 
Pasti terlaksana padaku seluruh hukum-Mu. Pasti 
adil segala ketentuan-Mu atasku. aku memohon 
kepada-Mu dengan kehormatan semua nama-Mu, 
Yang dengannya telah Engkau namakan Diri-Mu, 
Yang telah Engkau turunkan dalam wahyu-Mu, 
Yang telah Engkau anugerahkan secara khusus 
kepada siapa saja dari hamba-hamba pilihan-Mu, 
ataupun yang Engkau khususkan untuk Diri-Mu, 
tersimpan penuh rahasia dalam khazanah 
keilmuan-Mu Yang Gaib. Agar Engkau jadikan 
Al-Our'an bersemi berkembang indah di hatiku, 
cahaya bagi dadaku: yang memporak-porandakan 
kesedihanku dan menyinarkan kegelisahanku. 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 113 


4. Doa Birrul Walidain 


(Doa Bakti Kepada Kedua Orang Tua) 
Gubahan Syaikh Muhammad ibn Ahmad 
Abilhubbi Alhadhrami Attariimi -(W. 611 H) 
Terjemahan oleh : DR. Abdul Kader SM 
Alhabsji, 


PI AIA aim 
“Segala puja dan puji dipersembahkan 


hanya untuk Allah Maha-pengasih, Maha 
Maha Penyayang yang berfirman : 


A Ag £ 3 ? -0 Petarad Aa - 
IS AI bis Galuh GI 
4 : & z 2 Fi 84 1” 4 T £ 
og RSYI DI K3 "ls Yaa Sal 


N 
N 


Tn 
o 
IN 
NX 
ba 


dn Al LE EGG Ap . 2g 5 
Gn US AI Tah TSI aa 


114 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


“Sungguh, Tuhan Pencipta dan 
Penganugerahmu — wahai — hamba- sudah 
menentukan bahwa sekali-kali janganlah kamu 
menyembah kecuali kepada-Nya Jua. Dan, 
berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. 
Apabila salah seorang dari orang tuamu atau 
kedua duanya telah lanjut usia maka sekali-kali 
janganlah engkau berkata 'uh'atau 'ah' (apalagi 
membentaknya). Berkatalah kepada keduanya 
dengan ucapan-ucapan lembut, mengandung 
penghormatan dan kedermawanan.Rendahkanlah 
kedua bahumu di hadapan keduanya sebagai 
tanda kasih sayangmu. Dan berdo'alah: “Aduhai, 
Tuhan Pencipta dan Penganugerah. Kasihanilah 
keduanya seperti mereka dahulu- membina dan 
mengasuhku sejak Kecil.” (O.S: Al Israa'117/: 23- 
24). 


Ag al Kita Cal add al As 
HA Mean Wa Je 
ate IP Aa ih ah Ii ng) 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 115 


CGI Jb) Uh AKI ea Kar 
Bae SG KS age, HAN Uh 


“Segala puja dan puji kita persembahkan 
kepada Allah Yang telah memerintahkan kita 
untuk berterima kasih kepada kedua orang tua, 
Yang telah memerintahkan kita mengambil ke- 
untungan di balik bakti kepada keduanya, Yang 
telah meng-anjurkan kita untuk mengerahkan 
segala daya kemampuan dalam 
mempersembahkan kebaikan kepada keduanya. 
Segala puja dan puji hanyalah bagi Allah Jua 
Yang telah ' memehntahkan kita — untuk 
merendahkan kedua bahu kita sebagai terjemahan 
rasa sayang, hormat, dan kagum kepada 
keduanya -sebagai-mana- Allah Jua yang telah 
berwasiat agar kita tetap men-dambakan rahmat- 
Nya bagi keduanya, persis seperti keduanya 
menyayangi kita di masa Kecil.” 


116 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


ja 1 (K3) Bah 56 sil) 
& aa ai 5 H3 PN 
Ma TAP INNON 


- 


o o1- @ - 4 Maan adu o-. 
Se 3g Dila2g jas Oya 
FUI 3 Ih 


“Aduhai Tuhan Yang memiliki Segala Sifat 
Yang Maha Sempuma, kasihanilah kedua orang 
tua kami.” 43X) “Ampunilah dosa-dosa mereka, 
ridhalah Engkau kepada mereka dengan 
keridhaan — yang — memungkinkan — mereka 
memperoleh aneka ragam ridha-Mu. Ridhalah 
Engkau kepada keduanya dengan kendhaan yang 
memungkinkan mereka men-dapatkan sorga-Mu 
nan mulia tempat yang bakal dihuni oleh hamba- 
hamba yang Engkau anugerahkan ketentraman, 
pema'afan dan pengampunan yang abadi. Ya 
Allah, curahkanlah atas mereka kelembutan, 
kebaktian dan kebaikan-Mu.: 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 117 


SI Legi Koala Gaaka ginan ln 
za AI aa | Ba ai 
HAB S3 3 Ea IN ega 

"Bi Ls SA 3 


“Wahai Allah Tuhan Yang memiliki Segala 
Sifat Yang Maha-sempuma, ampunilah mereka 
dengan pengampunan yang menyeluruh yang 
dengannya saja akan terhapuslah dosa dosa 
mereka yang lampau dan terpupuslah dengannya 
pula tekad-tekad buruk mereka. Ya Allah, 
kasihanilah mereka dengan rahmat yang 
membuat liang lahat, tempat pembaringan 
mereka menjadi terang benderang, rahmat yang 
memberikan mereka rasa aman di hari 
kebangkitan -di kala umat manusia dan sekalian 
mahluk berada dalam ketakutan dan kekalutan.” 


Pe an: Bao Ia sn 
LS HA 8 3 Sh ra 


118 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna,beriaku lembutlah kepada kedua 
orang tua kami di saat mereka rapuh tiada 
berdaya sebagaimana mereka beriaku lembut 
kepada kami -dahulu- di saat kami belum 
memiliki kekuatan. Kasihanilah mereka sekarang 
ini, di saat mereka tidak mempunyai sandaran 
lagi kecuali hanya kepada Engkau semata, 
sebagaimana mereka mengasihani kami -dahulu- 
di saat kami tidak mempunyai pegangan dan 
tempat ber-lindung kecuali kepada keduanya. Ya 
Allah, balutlah duka hati kedua orang tua kami 
sekarang — ini, — seperti — mereka — dahulu 
melakukannya kepada kami yang masih lemah 
lunglai.” 


sg SANA SIS ba il) 
Oni Se NA 3 H3 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 119 


« AI 4 Jab CAN ella 
Le AS es Sl SUS AO 
5 gor Y! MIS 2 es Ya ae 


bag Pe BE 
SG nela 3 BE ea WS 
4 Ciala Jai NO Ld PAKA 
KG BUAIN 9 Graaleaa SAI 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Maha sempurna -hargailah cinta yang Engkau 
tuangkan di relung hati kedua orang tua kami, 
cinta yang membuat mereka amat sayang kepada 
kami. Hargailah rasa sayang dan sikap lembut 
mereka kepada kami. Engkaulah dahulu yang 
memenuhi dada mereka dengannya, kemudian 
Engkaulah pula yang menggerakkan organ- organ 
tubuh mereka menuangkannya ke kehidupan kami. 
Berikanlah — penghargaan — besar terhadap 
perjuangan dan pengorbanan yang pernah mereka 
lakukan di dalam kehidupan demi kenyamanan 

120 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


kami. Janganlah Engkau sia-siakan segala usaha, 
dan ' pemeliharaan yang  pemah mereka 
persembahkan di dalam kehidupan untuk kami. 
Berikanlah imbalan yang baik tediadap segala 
kerja yang mereka lakukan demi kami, dan 
pematian yang mereka curahkan di dalam hidup 
ini demi kemaslahatan kami, dengan sebaik-baik 
imbalan, dengan sebesar-besar penghargaan yang 
pemah Engkau berikan kepada semua orang yang 
berusaha demi kebaikan dan kesenangan orang 
lain.” 


SG ria WU Ge ag al 
P5 en Wa 


3) 
2 Sgp We Kata 

H3 Ng Kekal 

Jampang atas 1 
wa 


En pen ts 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 121 


Va AT oa ISU JA ia HI 
SN ga KAN) HS G AiNG 
BA an Sa SAN AE USA ANN NO EP 
HN 9 ES Oa EN JP II 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna -baktilah Engkau kepada kedua 
orang tua kami dengan bakti yang berlipat ganda 
sebagai balasan bakti yang pernah mereka berikan 
kepada kami.  Pandanglah mereka dengan 
pandangan kasih sayang-Mu seperti mereka selalu 
memandang kami dahulu. Ya Allah, janganlah 
Engkau membuat perhitungan de gan mereka 
tentang hak-hak-Mu yang mereka lalaikan, akibat 
hidup mereka terialu terfokus untuk mengasuh 
dan memelihara kami. Ya Allah, lupakanlah sikap- 
sikap yang tidak sempuma dalam kebaktian yang 
seharusnya — mereka  per-sembahkan — kepada 
Engkau, karena mereka terlena dan teriupa, sibuk 
berkhidmat kepada kami. Ya Allah, maafkanlah 
segala shubuhat (perbuatan-perbuatan yang masih 


122 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


tersamar halalkah ia atau haram) yang mereka 
bergelimang di dalamnya ketika mencari rezeki 
untuk kami. Ya Allah, maafkanlah dosa-dosa 
mereka, yang pernah mereka lakukan karena 
mereka telah dikuasai oleh cinta yang membabi 
buta kepada kami. Engkau Jualah yang telah 
menanamkan rasa cinta itu kepada kami di dada 
mereka. Ya Allah, bersikap lembutlah kepada 
mereka di kala mereka sekarang ini sudah berada 
di tumpukan-tumpukan yang hancur, luluh, 
porak-poranda. Kasihanilah mereka yang sudah 
terpenjara di alam barzakh sekarang ini dengan 
kelembutan yang jauh lebih besar daripada 
kelembuatan yang pemah mereka benkan kepada 
kami di kehidupan duniawi.” 


Io - PK - Apaan Aa sat 
Dae 31 98 - 2 A 
Ko pal ipa Alang 1 LL Gal 


- o ot 2 OG Ka Ui Sapa 
-? 8 Pa z Th 3 g - £ 
an alas Lagu tg Us Was 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 123 


rap AR - 2 TE 
« SAI pa SWAG BA 
a 9 0g ga £. a La 
Wa ata IS aa BU, 

£ 34 T- Ld “ P, - & 
U333 Oa Hee JA V3 G3 Wu 


203 
1333 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna - pada setiap hidayah yang 
Engkau anugerahkan kepada kami, pada setiap 
kepatuhan yang Engkau mudahkan kami untuk 
melaksanakannnya, pada setiap kebajikan yang 
Engkau berikan kepada kami taufik untuk 
melaksanakannya, pada setiap perbuatan dan 
tindakan yang meninggikan derajat kami di sisi- 
Mu, maka seperti itu juga kami memohon kepada 
Engkau Yang Memiliki — Sifat — Yang 
Mahasempurna, agar nilai-nilai keberkahan yang 
kami raih tersebut juga Engkau berikan kepada 
mereka dalam bentuknya yang lebih sempurna. Ya 
Allah, adapun dosa-dosa yang sudah kami 
perbuat, keburukan-keburukan yang sudah kami 
lakukan, tanggungan-tanggungan yang akan 
kami pikul di hari kemudian, janganlah Engkau 
timpakan kepada mereka, janganlah dosa-dosa 


124 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


kami itu menambahbeban berat mereka di hari 
kemudian.” 


Ig AAS IN G3 Hina a33 AM 

Le Cb aa HAN «Bj 21 
GAB G3 Oa LE Yg jha 
sak rasa 


2 sa ABI 3 OKE, HE 
K ag Tai Ya 319 
SA Sah AI RI 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna-sebagaimana — Engkau — dahulu 
menggembirakan hati keduaorang tua kami 
dengan keberadaan kami di dunia, maka 
gembirakan pulalah hati mereka dengan kami di 
kala mereka sudah berpindah ke alam yang lain. 
Ya Allah, janganlah Engkau sampaian kepada 
kedua orang tua kami berita-berita buruk tentang 
kami di dunia ini dan janganlah dosa-dosa kami di 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 125 


dunia ini Engkau timpakan atas mereka. Ya Allah, 
janganlah Engkau permalukan kedua orang tua 
kami di antara orang-orang yang sudah 
meninggal dunia karena keburukan dan hal-hal 
yang memalukan, yang kami lakukan di muka 
bumi ini. Ya Allah, gembirakan ruh kedua orang 
tua kami dengan menyampaikan kepada mereka 
perbuatan-perbuatan kami yang baik sehingga 
mereka juga bisa bergembira seperii gembiranya 
orang-orang tua yang shaleh di sana karena amal- 
amal shaleh anaknya yang masih hidup di dunia.” 


5 s 
2 20 Tri o 311014 -. BA an 
KAS Ou Ja SU3bLg I 
& 
o 112, Ti Layak “1 o 201 Pa 
Oa Batang eilhan 300 ja Cakolag 
Neng Ika Aga apa ah 
ber 5 - Op Giesa kena 26 
Ng Sona KET 4 Ang x Tran 
(sa 0 Ao (5333 o ai - 
- $ 3 - Ai 3 - 


| 


JAN Ia HR MAS Ia Ia 


126 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


KAA Big SN BY «aU Ga 
Sab oa il dit ih ra KAI 
denatebaaru - 0. 8. 

HA Ga 3 Be 


“Aduhai Tuhan Pemilik segala Sifat Yang 
Mahasempurna -Tiada ayat Al Our'an yang 
sudah kami baca dan Engkau lipatgandakan 
pahalanya, tiada shalat yang kami lakukan yang 
Engkau terima dengan kedenmawanan-Mu, tiada 
sedekah yang kami keluarkan kemudian Engkau 
tumbuh kembangkan, tiada perbuatan shaleh yang 
kami lakukan kemudian Engkau ridha kepada 
kami, kecuali kamijuga meminta kepada-Mu Ya 
Allah semoga kiranya kedua orang tua kami juga 
mendapat bagian, bahkan kami berharap agar 
mereka mendapatkan bagian yang lebih besar. 
Sediakanlah pahala yang lebih besar bagi mereka 
dan pahala yang kami terima. Sisihkanlah untuk 
mereka anugerah dan penghormatan yang jauh 
lebih besar daripada yang Engkau anugerahkan 
kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang telah 
memerintahkan kepada kami untuk menghargai 
jasa-jasa kedua orang tua. Engkau lebih berhak 
dan lebih mampu memberikan penghargaan 


MX 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 127 


kepada mereka ketimbang kami. Engkaulah yang 
memerintahkan kami untuk berterima kasih 
kepada kedua orang tua, namun Engkaulah yang 
berhak dan mampu membalas kebaikan mereka. 
Engkau lebih mampu menjaga hubungan baik 
dengan mereka ketimbang kami -hamba-hamba- 
Mu- yang Engkau perintahkan.” 


T C Ne - — £ pd 
ale Sa aa MS IE 
Pa) a 5 To AI Long 533 80 3 
GI slagadla G3 Tedi Gp 
) ag & & 9. - 4 
AI Ga Ake3 BUIS € Larag Lgi AS « 
un ar al L 55 


128 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


“Ya Allah, jadikanlah kami sumber 
kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat 
Engkau membangkitkan seluruh  mahluk-Mu 
untuk memberikan kesaksian di Hari Kemudian. 
Perdengar-kanlah kepada orang tua kami hal-hal 
yang baik dan kami di saat para mahluk di hari 
kemudian  sating kejar mengejar, — tuntut- 
menuntut. Ya Allah, jadikanlah kami anakanak 
yang paling dibanggakan oleh para orang tua 
mereka, di saat para orang tua berbangga dengan 
anak-anaknya yang shaleh: sehingga Engkau 
berkenan mempertemukan kami semua di dalam 
surga-Mu nan mulia. Tempatkanlah kami dan 
orang-orang tua kami di lembah rahmat-Mu, di 
kediaman para wali-Mu, berdampingan dengan 
hamba-hamba-Mu yang Engkau beri ni'mat 
terbesar atas mereka yaitu para Nabi, para 
shiddigien, para syuhada, dan para shalihin. Oh 
alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan 
mereka. Semua itu, semata-mata hanyalah 
anugerah dari-Mu jua. Ya Allah, cukuplah 
Engkau Maha Mengetahui segala sesuatu.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 129 


3 Oil KE Ta Oi IG 3 Obat 


betah EULAN 


“Maha Suci Pencipta dan Penganugerahmu 


wahai Muhammad, Dialah Tuhan Pemilik segala 
keperkasaan, Mahatinggi atas semua sifat yang 
tidak layak yang digambarkan orang-orang jahil 
tentang-Nya. Salam sejahtera atas sekalian Rasul, 
dan segala puji syukur hanyalah dipersembahkan 
kepada Allah Pencipta, Penganugerah dan Pemilik 
alam semesta.Salam, shalawat dan barakaat ilahi 
semoga tetap tercurah atas penghulu para Rasul, 
Muhammad sekeluarga dan para sahabat beliau.” 


130 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 131 


132 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Doa Penutup 


1. Doa Kafarah Majlis 


ed 
- 


£ 4 


& A BSA” Ta PN uu Ana 33 


Artinya: "Mahasuci Engkau, Ya Allah 
wahai Rabbku, dan dengan memuji-Mu, tiada 
Ilah selain Engkau, aku memohon ampun 
kepada-Mu dan bertaubat kepada-Mu.” 


2. Istighfar Nabi Khidir As. 


2 - a 
Da 20 419 Aa ha 2 PA n PEN Ki 
da an) —— L et La) 8 “I 


4 


o gtr Le Ana 207 o. A23 
Aedes Ud Bsillg A9 Lae 


- 


—M 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 133 


134 


Bb 3 lb V3 


Artinya: "Ya Allah, sungguh aku 
meminta ampun kepada-Mu dari setiap dosa 
yang aku telah bertaubat dari dosa tersebut, 
kemudian aku kembali kepada dosa itu. Aku 
meminta ampun kepada-Mu dari setiap sesuatu 
yang aku telah berikan kepada-Mu dari diriku, 
kemudian aku tidak memenuhi janji tersebut 
bagi-Mu. Aku meminta ampun dari setiap 
kenikmatan yang telah Engkau berikan 
kepadaku, kemudian  kupergunakan untuk 
berbuat maksiat kepada-Mu. Aku meminta 
ampun kepada-Mu dari setiap kebaikan yang 
aku inginkan keridlaan-Mu, kemudian telah 
menyampuri amal tersebut selain keridlaan- 
Mu." 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


. Shalawat Pengampun Dosa 
Oa IS 22 JA Se 


Artinya: "Ya Allah, — limpahkanlah 
shalawat kepada Nabi kami Muhammad selama 
orang-orang yang berzikir mengingat-Mu dan 
orang-orang yang lupa melupakan-Mu.” 


. Shalawat Agar Mendapat  Syafaat 
Rasulullah SAW. 


- PI Tes at a43 (apa WI Puan 

Bra) Ja ag SS & “te Ta 
o 

AN A33 ia 


Artinya: Ya Allah, — limpahkanlah 
shalawat kepada Muhammad dan tempatkanlah 
ia di tempat yang dekat dengan-Mu di hari 
akhirat.” 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 135 


5. Doa Taubatan Nasuha (Doa Nabi Adam) 


4, 
9 Ka o og — aa - 
(353 Kelana o ala Nae &51 (2 ip (19 
Wa 29 2) 


12 Pa 
- 


Ken Sa &3 


Artinya: "Ya Tuhan kami, kami telah 
menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau 
tidak mengampuni kami dan memberi rahmat 
kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk 
orang-orang yang merugi." 


6. Doa Pembersih Seluruh Dosa 


o o Pad w a 
- - 
V3 (aa (ie o 5263 . 2 ol BA | 
Ki S- T£ 


a 


SAI SI II BU) ah 


Artinya: "Ya Rabb...., sesungguhnya aku 
telah banyak berbuat zalim, tidak ada yang bisa 
mengampuni dosaku ini selain Engkau, ya 
Allah, berikanlah keampunan dari sisi-Mu ya 


136 1 Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Rabb, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan 
Yang Maha Pengampun.” 


. Doa Mohon Ketenteraman 


. BAG Iko JSM dai 55 
kiai Ula WIL dad Jak dls 


Artinya: "Ya Tuhanku, masukkanlah aku 
ke dalam golongan yang benar dan keluarkanlah 
aku ke tempat orang-orang yang benar. Dan 
berikanlah aku di sisi-Mu kekuasaan (pemimpin) 
yang menolong.” 


. Doa Mohon Kedudukan 


PSS Ia JUAN gb Olah Du 4 


SAS ne “2 Ar kj SI ta 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 137 


138 


Artinya: "Katakanlah, Wahai Tuhan yang 
memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan 
kepada orang yang Engkau kehendaki dan 
Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau 
kehendaki. Engkau muliakan orang yang 
Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang 
yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mulah 
segala kebajikan, Sesungguhnya Engkau Maha 
Kuasa atas segala sesuatu.” 


| Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Penutup 


Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, 
terdapat dua hal esesnsial yang perlu 
diperhatikan yaitu iktiar dengan sekuat tenaga 
dan tawakkal dengan berserah diri kepada 
Allah SWT. 


Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, 
semua kegiatan yang kita lakukan mulai dari 
bangun tidur sampai beranjak tidur lagi, 
hendaknya diawali dan diakhiri dengan 
berdoa. Semua itu dilakukan agar semua 
aktifitas kita sehari-hari mendapat kemudahan 
dan ridha dari Allah. 


Berdoa merupakan cara yang paling efektif 
untuk mengingat Allah, mensyukuri semua 
karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. 


Akan tetapi, agar doa yang kita panjatkan 
dapat segera dikabulkan oleh Allah maka kita 
harus memperhatikan tata cara, waktu dan 
tempat berdoa itu sendiri. 


Kumpulan Do'a Sehari-hari 1 139 


TIM PENYUSUN 
BUKU DO'A SEHARI-HARI 


Pengarah : Dra. Hj. Euis Sri Mulyani, M.Pd. 
Ketua : Drs. H. Muhaimin. 
Sekretaris : Hj. Lubenah, MA 
Sekretariat : H. Ahmad Ketut Sulatra, BA. 
Hj. Aminatun Zuhriyah 
Arif Hidayat 
Anggun Budi Santosa, SE. 
Achmad Syamsuddin, S.Sos, M.Pd.I 


140 I Kumpulan Do'a Sehari-hari 


Pengertian berdo'a adalah memohon atau 
meminta pertolongan kepada Allah SWT, tetapi 
bukan berarti hanya orang yang terkena 
musibah saja yang layak memanjatkan do'a. 
Sebagai seorang Muslim kita layak berdo'a 
walaupun dalam keadaan sehat. Do'a 
merupakan unsur yang paling esensial dalam 
ibadah. Sebagaimana Sabda Rasulullah saw 
"Do'a itu ibadah" dan "Tiada sesuatu yang paling 
mulia dalam pandangan Allah, selain dari 
berdo'a kepada-Nya, sedang kita dalam 
keadaan lapang" 


Agar do'a yang kita panjatkan dapat dikabulkan 
oleh Allah SWT, maka di dalam berdo'a kita harus 
memperhatikan hal-hal pokok sebelum do'a kita 
panjatkan. Adapun hal-hal yang perlu 
diperhatikan sebelum berdoa diantaranya: tata 
cara, waktu dan tempat berdo'a. 


Subdit Publikasi Dakwah dan HBI 
Direktorat Penerangan Agama Islam 
Direktorat Jenderal Bimas Islam 
Kementerian Agama RI 


